1985-5 


PENDIDIKAN 

DAN  KEHIDUPAN 
MASYARAKAT 


0 


CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 


(\mujf\ 


Pcniiiupin  Redaksi/ 
Penan{;i;un(i  Jawoh 

Dewon  Red  a  k  si 


Redaksi  Pelaksana 


STT 


ISSN 


Alanuit 


Diicrbiikan  olch  CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNA- 
TIONAL STUDIES  (CSIS)  scbagai  icibiian  bcikala  >ang  inciua- 
jikan  analisa-analisa  porisiiwa  dan  iiiasalah  inicrnasionat  dan  na- 
sional,  baik  idcoloui  dan  poliiik  niaupun  ckiuioini,  so\ial  buda>a 
dan  pciialuinan  scria  kcanianan,  \ant!  diiulis  olcli  Sial  CSIS.  To- 
lapi  ANALISA  juga  incnciiina  luiisan-iulisan  daii  luai  CSIS  dan 
nicnycdiakan  lumoraria  bat*!  karangan-kaiantian  yang  diniuai. 
Tiilisan-iiilisan  dalani  ANALISA  lidak  selalu  mcnccrminkan  pan- 
dangan  CSIS. 


Pande  Radja  SILALAHI 

Daoed  JOESOEF 

Rufinus  LAHUR 

J.  PANGLAYKIM 

A.M.W.  PRANARKA 

M.  Hadi  SOESASTRO 

Harry  TJAN  SILALAHI 

Jusuf  WANANDI 

Clara  JOEWONO 

Kirdi  DIPOYUDO 

A.  Sudiharto  DJIWANDONO 

Djisman  S.  SIMANDJUNTAK 

J.  Soedjati  DJIWANDONO 

Ronald  NANGOI 

Pande  Radja  SILALAHI 

Ronald  NANGOI 

S.  TJOKROWARDOJO 


SK  Mcnpcn  RI  No.  509/SK/DITJEN  PPG/STT/I978. 
langgal  28  Agusius  1978 

0I26-222X 


Kaliiksi         :  .lalnn  lanah  AKin^  111/27.  Jakaiia  IOI(SO. 

Irlipon  .^56532.  m!>yy.  .^5f»5.M.  .V^ft^.V^ 

/.//(;  Usolui  :  Hiio  PnMikasi  CSIS.  Jalan  lanah  Abanp  III/ 2" 
Jakarta  lOlftO.  Tclqwi  356552.  .^56533.  356534. 
336333 


musA 


.TAHUN  XIV,  NO.  5.  MEI  1985 


PENGANTAR  REDAKSI  398 

SEKOLAH  MENENGAH  KEJURUAN  DAN  MASALAHNYA 

BABARI  401 

UNIVERSITAS  TERBUKA  DAN  TANTANGAN  BELAJAR 

MANDIRI  412 

Iwan  P.  HUTAJULU 

PENDIDIKAN  LUAR  SEKOLAH  MENYAMBUT  MASYARAKAT 
BELAJAR 

M.  Bambang  WALGITO  424 

PENGEMBANGAN  SUMBER  DAYA  MANUSIA  DAN 
PERANAN  PERANCIS:  PENDEKATAN  PENDIDIKAN 

C.P.F.  LUHULIMA  433 

KELUARGA  BERENCANA  MEMBANGUN  KUALITAS 
MANUSIA  DAN  KESEJAHTERAAN  MASYARAKAT 

Sunarlo  NDARU  MURSITO  442 


KOMUNIKASI  DALAM  PROSES  KESATUAN  DAN 
PERSATUAN  BANGSA 
Medelina  KUSHARWANTI 


456 


Pengantar  Redaksi 


Pendidikan  pada  dasarnya  tidak  bisa  dipisahkan  dari  kehidupan  masyc 
rakat  terutama  karena  pendidikan  menyangkut  kepeniingan  masyaraka: 
Melalui  proses  pendidikan  yang  sehat.  worga  masyarakal  antara  lain  memilik. 
peluang  yang  lebih  besar  untuk  memperoleh  kesempatan  kerja  aiaupun  bah- 
kan  menciptakan  lapangan  kerja,  sesuai  dengan  tingkat  pendidikannya. 
ngan  demikian,  masyarakal  pun  dapat.  turut  serta  dalam  usaha-usaha  pen 
bangunan  nasional. 

Walaupun  demikian,  harus  diakui  bahwa  dunia  pendidikan  Indonesia  se- 
dang  menghadapi  tantangan-tantangan  yang  tidak  begiiu  ringan.  Akihai  laju 
pertumbuhan  penduduk  yang  pesat,  daya  tampung  pendidikan  menjadi  ler- 
batas,  sehingga  memperkecil  kesempatan  warga  masyarakat,  khususnya  ge- 
nerasi  muda,  untuk  memperoleh  pendidikan.  Selain  itu,  kemajuan  di  bidang 
industri  yang  merangsang  terbentuknya  masyarakat  kerja  semakin  menuntui 
dunia  pendidikan  untuk  menghasilkan  manusia-manusia  yang  terampil  dan 
produktif.  Sistem  pendidikan  yang  tidak  disesuaikan  dengan  kehuiuhan  atau 
tuntutan  masyarakat  kerja  tentu  akan  sia-sia.  dan  malahan  akan  nicmperbesar 
jumlah  pengangguran. 

Terbatasnya  daya  tampung  pendidikan  memang  tidak  /epas  dari  masalah 
kependudukun.  Penumbahan  jumlah  sarana  pendidikan  yang  lidak  />/5.. 
mengimbangi  laju  /)ertunibuhan  penduduk  jclas  nicnimbulkan  masalah  davt. 
tampung  pendidikan.  Olch  karena  itu,  pcmccahan  masalah  pendidikan  scpcr: 
itu  juga  diimhangi  dengan  pcnwcahan  irnisalah  kcprndudukan,  yakni  progra/r. 
Keluarga  Berencana  dan  transmigrasi  untuk  mcmbcndung  fycrtumbuhan  pen- 
duduk tersebut. 

Di  hidang  pendidikan  scndiri,  usaha-usaha  yang  scdang  guii  dilaksanakan 
antara  lain  hvrhrntuk  pcnyclcnggaraan  sckolah  kcjuruan,  Universilos  Ter- 
buka,  dan  pendidikan  luar  sckolah.  H'ahn/fTun  incrupakan  usaha  pcrluasan 
kesempatan  pendidikan,  penyelenggaraan-penyclcnggaraan  sckolah  dan  lertt' 
baga  pendidikan  seperli  itu  mcndukung  tcrsclenggaranya  suatu  masyarakat 


PENGANTAR  REDAKSI 


399 


belajar,  yang  akan  menghasilkan  manusia-manusia  terampil  dan  profesional 
yang  siap  menjawab  tantangan-tantangan  pembangunan  nasional. 

I Dan  perlu  ditambahkan  bahwa  da  lam  mengembangkan  pendidikan,  ban- 
uan  atau  kerjasama  dengan  negara-negara  yang  maju  da  I  am  bidang  ilmu  pe- 
ngetahuan  dan  teknologi  perlu  dijajaki.  Keterbatasan  kita  dalam  menguasai 
ilmu  dan  teknologi  mendorong  kita  untuk  belajar  dari  negara-negara  yang 
serius  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  tersebut. 

I  Dalam  rangka  Hari  Pendidikan  Nasional  tanggal  2  Mei  1985,  ANALISA 
Mei  1985  menyoroti  beberapa  masalah  pendidikan  dan  kaitannya  dengan  ke- 
hidupan  masyarakat  dewasa  ini.  Karangan  yang  pertama  "Sekolah  Menengah 
Kejuruan  dan  Masalafinya"  ditulis  oleh  BABARI yang  antara  lain  membahas 
kebijakan  pemerintah  terhadap  sekolah  menengah  kejuruan  dan  unsur-unsur 
penting  dalam  sarana  pendidikan  tersebut,  yakni  kurikulum,  peran  guru, 
minat  masyarakat,  dan  biaya  sekolah.  Untuk  meningkatkan  daya  tampung 
dan  mutu  pendidikan  serta  untuk  menyesuaikan  tuntutan  dari  lapangan  kerja 
dan  pertumbuhan  industri,  pemerintah  telah  mengikhtiarkan  penyelenggaraan 
sekolah  menengah  kejuruan  tersebut  dalam  Pelita  IV. 

Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  untuk  pertama  kalinya  menye- 
lenggarakan  Universitas  Terbuka  pada  4  September  1984.  Karena  merupakan 
sistem  pendidikan  tinggi  yang  masih  baru,  Universitas  Terbuka  tidak  terhin- 
dar  dari  kesulitan-kesulitan  dalam  penyelenggaraannya.  Lagi  pula  belajar 
mandiri,  yang  dituntut  dalam  Universitas  Terbuka,  merupakan  tantangan 
tersendiri  dari  kalangan  mahasiswa  yang  belum  terbiasa.  I  wan  P.  HUTA- 
JULU  membahas  unsur-unsur  pendidikan  dalam  Universitas  Terbuka  tersebut 
dan  tantangan  belajar  mandiri  dari  mahasiswa. 

Pendidikan  luar  sekolah  selama  ini  kurang  mendapat  perhatian  sebesar 
pendidikan  formal.  Akan  tetapi  peledakan  kebutuhan  akan  sekolah  menye- 
babkan  bentuk-bentuk  pendidikan  luar  sekolah  mulai  mendapat  tempat.  Pe- 
ranan  pendidikan  ini  memang  perlu  diperhitungkan  karena  turut  mengatasi 
masalah  ledakan  kebutuhan  akan  sekolah  dan  membina  masyarakat  belajar. 
M.  Bambang  WALGITO  menyoroti  pendidikan  luar  sekolah  tersebut  dalam 
tulisannya  "Pendidikan  Luar  Sekolah  Menyambut  Masyarakat  Belajar. " 

Usaha  mengatasi  masalah-masalah  kependudukan  dan  peningkatan  pem- 
bangunan nasional  berkaitan  erat  dengan  pengembangan  sumber  daya  ma- 
nusia.  Perencanaan  pendidikan,  perencanaan  tenaga  kerja,  dan  perencanaan 
pengembangan  adalah  unsur-unsur  yang  perlu  diharmonisasikan  dalam  pe- 
ngembangan sumber  daya  manusia  Indonesia.  Dalam  karangan  yang  berikut- 
nya,  C.P.F.  LUHULIMA  menyajikan  sumbangan  pemikiran  mengenai  pe- 
ngembangan sumber  daya  manusia  tersebut  dan  juga  peranan  Perancis  di- 
tinjau  dari  segi  pendidikan. 


400 


ANALISA  1985  -  5 


Program  Keluarga  Berencana  merupakan  salah  satu  pemecahan  siraiegis 
uniuk  mengaiasi  masalah  kepadaian  penduciuk.  Melalui  program  lersebui. 
diharapkan  dapai  tercapai  masyarakai  Indonesia  yang  sejahiera  dan  bahagia. 
Keluarga-keluarga  kecil  relatif  mempunyai  kesempatan  yang  lebih  besar  dari- 
poda  keluarga-keluarga  besar  uniuk  membahagiakan  dan  menyejahierakan 
anggota-anggota  keluarga.  Keluarga-keluarga  yang  demikian  pun  dapai 
menghasilkan  manusia-manusia  yang  bermutu.  Sunarto  NDARU  MURSITO 
membahas  aspek-aspek  Keluarga  Berencana  lersebui  lermasuk  dampak  po- 
silifnya,  dalam  lulisannya  yang  berjudul  "Keluarga  Berencana  Membangun 
Kualitas  Manusia  dan  Kesejahteruan  Masyarakai. " 

Komunikasi  merupakan  sarana  yang  cukup  ampuh  dalam  mempersaiukan 
kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Bidang  komunikasi  yang  semakin  maju 
akan  semakin  mendekaikan  masyarakai  Indonesia  yang  bermukim  di  wilayah- 
wilayah  yang  tersebar  luas.  "Komunikasi  Dalam  Proses  Kesaiuan  dan  Per- 
saluan  Bangsa"  adalah  karangan  yang  lerakhir  dan  di  lulls  oleh  Medelina 
KUSHARWANTI.  Secara  berturui-turul  dibahas  aspek  persaiuan  dan  kesa- 
iuan bangsa,  komunikasi  sebagai  alal,  efeklivilas  peran,  dan  komunikasi  yang 
manusiawi. 


Jakarta,  Mei  1985 


REDAKSI 


Sekolah  Menengah  Kejuruan 

dan  Masalahnya 

^  BABARI* 


Pemerintah  dalam  Pelita  IV  telah  berikhtiar  untuk  lebih  memperhatikan 
usaha  peningkatan  daya  tampung  dan  mutu  pendidikan  di  sekolah-sekolah 
menengah  kejuruan  dan  teknologi.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menyesuaik^n 
lulusan/tamatan  sekolah  menengah  kejuruan  dengan  tuntutan/persyaratan 
dari  lapangan  kerja  yang  ada  serta  dengan  tingkat  pertumbuhan  industri,  baik 
industri  konstruksi,  pengolahan,  manufaktur  ataupun  jasa  perdagangan  dan 
kegiatan  usaha  lainnya.  Hal  ini  adalah  sesuai  dengan  tujuan  sekolah  mene- 
ngah kejuruan,  yaitu  membina  atau  mempersiapkan  anak  didik  untuk  men- 
dapatkan  pengetahuan,  sikap,  dan  keterampilan  untuk  bekerja.  Oleh  karena 
itu  kurikulum  sekolah  menengah  kejuruan  seharusnya  berorientasi  pada  la- 
pangan kerja. 

Perhatian  dan  tekad  pemerintah  untuk  mengembangkan  sekolah  mene- 
ngah kejuruan  ini  terlihat  dalam  buku  Pelita  IV  (Jilid  II,  Bab  XX)  tentang 
Pendidikan.  Di  sekolah  menengah  tingkat  pertama  kejuruan  dan  teknologi 
pengembangan  dalam  arti  rehabilitasi  gedung  sekolah,  penambahan  ruang 
kelas  dan  ruang/tempat  praktek  bersama  dengan  peralatan  yang  diperlukan 
akan  meliputi  49  Sekolah  Teknik  Negeri,  15  Sekolah  Kesejahteraan  Keluarga 
tingkat  Pertama  Negeri  dan  1 1  SMTP  Kejuruan  dan  Teknologi  sAvasta.  Di 
samping  itu  juga  disediakan  penambahan  jumlah  buku-buku  pelajaran  pokok 
dan  buku-buku  untuk  perpustakaan  dan  diadakan  penataran  bagi  guru- 
gurunya.  Di  Sekolah  Menengah  Tingkat  Atas  Kejuruan  dan  Teknologi,  pe- 
ngembangan dan  peningkatan  daya  tampung  akan  meliputi  145  Sekolah  Tek- 
nik Menengah,  23  Sekolah  Menengah  Teknologi  Pertanian,  277  Sekolah  Mene- 
ngah Ekonomi  Atas,  88  Sekolah  Menengah  Kesejahteraan  Keluarga  dan  Se- 
kolah Menengah  Teknologi  Kerumahtanggaan,  10  Sekolah  Menengah  Peker- 
jaan  Sosial  dan  17  Sekolah  Kesenian  dan  Teknologi  lainnya.  Selain  itu,  akan 


'Staf  csis. 


402 


ANALISA  1985  -  5 


dibangun  sejumlah  SMTA  Kejuruan  dan  Teknologi,  di  antaranya  30  Sekolah 
Menengah  Teknologi  Pertanian.  40  Sekolah  Menengah  Ekonomi  Atas.  40 
Sekolah  Teknik  Menengah  (icrmasuk  sebuah  STM  Penerbangan  dan  beberapa 
STM  Perkapalan  dan  STM  Grafika),  10  Sekolah  Kesenian  dan  Indusiri  Ke- 
rajinan  dan  beberapa  raius  Sekolah  Pendidikan  Guru  icrmasuk  Guru  Pen- 
didikan  Olahraga. 

Semua  perencanaan  itu  menunjukkj.n  bahwa  pemerintah  berikhtiar  untuk 
menyiapkan  tenaga  kerja  yang  memiliki  ilmu  pengetahuan  dan  keterampilan 
guna  memasuki  lapangan  kerja,  melalui  jalur  pendidikan  sekolah  kejuruan 
dan  teknologi.  Namun  untuk  mewujudkannya  kita  masih  menghadapi  ma- 
salah  kebijakan  dasar  tentang  sekolah  menengah  kejuruan  dan  teknologi, 
kurikulum,  guru,  minat  masyarakat  terhadap  sekolah  kejuruan  dan  teknologi] 
serta  kaitannya  dengan  lapangan  kerja.  Masalah  biaya  bagi  sekolah  menengah 
kejuruan  dan  teknologi  ini  perlu  juga  dipikirkan  sedini  mungkin,  karena  biaya 
penyelenggaraan  sekolah  kejuruan  dan  teknologi  lebih  besar  daripada  biaya 
penyelenggaraan  sekolah  menengah  umum. 


KEBIJAKSANAAN  PEMERINTAH  TERHADAP  SEKOLAH  MENE- 
NGAH KEJURUAN 

Di  negara  kita  terdapat  dua  jalur  pendidikan  formal  di  tingkai  sekolah 
menengah  pertama  atau  atas,  yaitu  jalur  sekolah  menengah  umum  (SMP, 
SMA)  dan  jalur  sekolah  menengah  kejuruan  dan  te.knologi  (ST,  STM,  SMEP, 
SMEA,  SPG,  SGO,  SMKK  dan  seterusnya).  Kedua  jalur  pendidikan  formal 
ini  tentu  mempunyai  tujuannya  sendiri-sendiri.  Undang-Undang  No.  4  Tahun 
1950  tentang  Dasar-dasar  Pendidikan  dan  Pengajaran  di  Sekolah,  yang  di- 
nyatakan  berlaku  di  seluruh  wilayah  tanah  air  Indonesia  melalui  Undang- 
Undang  No.  12  Tahun  1954  dalam  penjelasannya  menegaskan  bahwa,  sekolah 
menengah  umum  mementingkan  pelajaran-pelajaran  leori  dan  mcmpcr- 
siapkan  siswa  untuk  melanjutkan  pclajarannya  ke  lingkai  pcrguruan  tinggi. 
Sedangkan  sekolah  menengah  kejuruan  (vak)  mcndidik  lonaga-icnaga  uniuk 
bcrmacam-macam  pekerjaan  kcahlian  dan  kcierampilan,  schingga  kcnumg- 
kinan  untuk  melanjutkan  pelajaran  ke  perguruan  linggi  bagi  para  siswanya 
tertutup  sama  sckali. 

Akibatnya,  scpcrli  clikalakan  dalain  pcnjciasai.  uiuiang-unJaiig  ini.  scba- 
gian  tcrbcsar  anak  hihisan  SI)  mcinilih  inasuk  sckolali  niciicngr.h  umum  dengan 
harapan  dapal  mcncruskan  pclajarannya  kc  pcrguruan  tinggi.  Minai  masya- 
rakat untuk  mcnyckolahkan  anaknya  di  sekolah  menengah  kejuruan  sangai 
kurang,  schingga  masyarakai  mcngalami  kckurangan  tcnapa  kerja  yang  tc- 
rampil.  Olch  karena  itu,  ditcgaskan  kcmbali  bahwa  baik  sekolah  menengah 
umum  maupun  sekolah  menengah  kejuruan  bcrlujuan  mcndidik  icnaga- 


MASALAH  SEKOLAH  KEJURUAN 


403 


tenaga  ahli  yang  dapat  menunaikan  kewajibannya  terhadap  negara,  dan  dari 
kedua  jalur  pendidikan  formal  tingkat  menengah  ini  dapat  dipilih  siswa-siswa 
yang  lulus  terbaik  untuk  mengikuti  pelajaran-pelajaran  di  pefguruan  tinggi. 
Ketidaktegasan  dalam  menetapkan  tujuan  dari  kedua  jalur  pendidikan  for- 
mal tingkat  sekolah  menengah  ini  masih  terasa  hingga  kini. 

Hal  ini  terlihat  dalam  kebijaksanaan  pemerintah  dalam  membina  dan 
menata  kehidupan  sekolah  menengah  kejuruan  dan  teknologi.  Pada  tahun 
1960-an  pemerintah  menyatakan  maksudnya  untuk  menambah  jumlah  seko- 
lah kejuruan  dan  teknologi.  Dan  pada  waktu  itu  jumlah  sekolah  kejuruan  dan 
teknologi  meningkat  dengan  cepat  dan  beberapa  sekolah  menengah  umum 
diubah  menjadi  sekolah  menengah  kejuruan.  Namun  penambahan  jumlah 
sekolah  kejuruan  dan  teknologi  ini  tidak  diikuti  dengan  perubahan  dan  pem- 
baharuan  kurikulumnya,^  pengadaan  tenaga  guru  sekolah  kejuruan  dan  tek- 
nologi, serta  persiapan  sarana  dan  fasilitas  sekolah  menengah  kejuruan  dan 
teknologi.  Akibatnya  sekolah-sekolah  kejuruan  dan  teknologi  menengah  ter- 
sebut  menghasilkan  lulusan  yang  tidak  berbeda  dengan  lulusan  sekolah  me- 
nengah umum  setingkat. 

Pada  awal  1972  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  mengumumkan  ren- 
cana  usaha  penggabungan  SMA,  STM,  SMEA,  dan  SKKA  menjadi  satu  jenis 
sekolah  komprehensif,  yang  disebut  Sekolah  Menengah  Pembangunan.  Se- 
kolah Menengah  Pembangunan  ini  bertujuan  tidak  hanya  untuk  menghasil- 
kan pekerja-pekerja  pembangunan  yang  terlatih,  tetapi  juga  untuk  mem- 
ber! efek  transformasi  ke  arah  masyarakat  yang  lebih  rasional  dan  demokratis, 
melalui  pengembangan  dan  penggunaan  secara  harmonis  ilmu  pengetahuan 
dan  teknologi.  Kurikulum  dari  sekolah  menengah  pembangunan  ini  sangat 
padat  karena  selain  berisi  pelajaran-pelajaran  ilmu  pengetahuan  umum  seperti 
terdapat  dalam  kurikulum  SMA,  juga  memasukkan  pelajaran  keterampilan- 
keterampilan  praktis  seperti  terdapat  dalam  kurikulum  STM,  SMEA,  ataupun 
SKKA.  Di  tingkat  sekolah  menengah  pertama,  mulai  tahun  1974  sekolah  ke- 
juruan dan  teknologi  diintegrasikan  menjadi  sekolah  menengah  umum  (SMP). 
Dan  sisanya  akan  dikembangkan  menjadi  sekolah  keterampilan  kejuruan, 
yang  program  pendidikannya  diarahkan  untuk  memberikan  keterampilan 
yang  diperlukan  di  daerah  pedesaan. 

Selama  ini  sekolah  menengah  pembangunan  tidak  memperoleh  pembinaan 
khusus,  sehingga  sekolah  menengah  pembangunan  sudah  disamakan  dengan 
sekolah  menengah  umum  biasa  (SMA).  Akibatnya  lulusan  dari  semua  sekolah 
itu  mendapat  perlakuan  yang  sama.  Sementara  itu  kurikulum  sekolah  me- 
nengah kejuruan  dan  teknologi  yang  lain  seperti  STM,  SMEA,  SMKK,  dan 

'C.E.  Beeby,  Pendidikan  di  Indonesia,  Penilaian  dan  Pedoman  Perencanaan  (Jakarta:  Pe- 
nerbit  LP3ES,  1981),  hal.  227-255. 


404 


ANALISA  1985  -  5 


SPG  seria  SCO,  lelah  diperbaharui  pada  lahun  1976  uniuk  memperiahankan 
identitasnya.  Namun  kita  masih  menunggu  sikap  pemcrintah  yang  legas  dan 
jelas  mengenai  eksistensi  sekolah  menengah  kcjuruan  dan  leknologi  ini.  Apa- 
kah  sekolah  menengah  kejuruan  dan  leknologi  sebagai  sub-sisiem  dari  sisiem 
pendidikan  formal  lingkai  menengah  ini  akan  beriahan  sepeni  saai  ini  aiau- 
kah  akan  diiniegrasikan  ke  dalam  sekolah  menengah  umum?  Keragu-taguan 
sepeni  ini  aniara  lain  menyebabkan  para  orang  lua  mcmilih  sekolah  menengah 
umum  sebagai  lempai  belajar  anak-anaknya  dan  bukan  sekolah  menengah  ke- 
juruan dan  leknologi. 

KURIKULUM 

Kurikulum  adalah  bahan  tertulis  yang  berisi  uraian  teniang  program  pen- 
didikan suatu  institusi/sekolah  yang  harus  dilaksanakan  dari  wakiu  ke  waktu 
uniuk  mencapai  tujuan  pendidikan.  Oleh  karena  itu  sifat  dan  isi  kurikulum 
harus  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  dari  institusi/sekolah.  Ini  berarii 
bahwa  sifat  dan  isi  kurikulum  sekolah  menengah  umum  (SMP,  SMA)  harus 
berbeda  dengan  sifat  dan  isi  dari  sekolati  menengah  kejuruan.  Sekolah  me- 
nengah umum  terutama  bertugas  untuk  menyiapkan  anak  didik  guna  melan- 
jutkan  pelajarannya  di  perguruan  tinggi,  sedangkan  sekolah  menengah  ke- 
juruan menyiapkan  tenaga  kerja  yang  siap  pakai  untuk  kepentingan  pem- 
bangunan.  Tenaga  kerja  tersebut  dibedakan  atas:  (I)  tenaga  kerja  yang  be- 
kerja  pada  orang  lain  (pencari  kerja);  (2)  tenaga  kerja  yang  bekerja  sendiri; 
dan  (3)  tenaga  kerja  yang  memberi  pekerjaan  kepada  orang  lain  (pencipia 
kerja). ^  Untuk  menghasilkan  jenis  tenaga  kerja  yang  diperlukan  terlihai  jelas 
dalam  kurikulum  dan  silabus  sekolah  menengah  kejuruan. 

Dalam  kurikulum  pendidikan  kejuruan  dan  teknologi  lahun  1976.  hirarki 
lujuan  pendidikan  kejuruan  dijabarkan  sebagai  berikui:  (1)  tujuan  umum 
pendidikan  nasional;  (2)  tujuan  institusional,  yang  harus  dicapai  scluruh  pro- 
gram sekolah;  (3)  lujuan  kurikuler  yang  harus  dicapai  oleh  saiu  program  bi- 
dang  siudi;  dan  (4)  lujuan  instruksional  yang  harus  dicapai  oleh  suatu  pro- 
gram pengajaran  dari  suaiu  bidang  siudi."'  Kemudian  lujuan  insiruk-^ional  ini 
dijabarkan  lagi  dalam  scjumlah  pokok  bahasan  dan  sub-pi>kok  b.ihasan  >anp 
discsuaikan  dengan  wakiu  bilamana  |iokok  bahasan  iui  akan  dijal\ukan  oleh 
guru.  Berdasarkan  iiu,  guru  di  sekolah  kejuruan  harus  mampu  mcnjalankan 
dan  mengkomunikasikan  program  pengajaran  ini  uniuk  menghasilkan  tenaga 
kerja  yang  icrampil  dan  sesuai  dengan  kcbuiuhan  masyarakai. 


wfi'K// (Jakarta:  Lcmhafta  Pendidikan  dan  I'cmhinaan  Manajcmcn.  1980.  hal.  10. 

'Lihai  hukii  Kunktihm  Pt^iulitUkun  Mtwuvtth  AVmrittw  ikimfifm<>»  Pfi^m  K  tfihun 


MASALAH  SEKOLAH  KEJURUAN 


405 


Selain  itu  kurikulum  sekolah  menengah  kejuruan  tahun  1976/1977  mem- 
bagi  bidang  studi  atas:  (1)  program  umum;  dan  (2)  program  kejuruan,  yang 
terdiri  atas  dasar  kejuruan,  teori  kejuruan,  dan  praktek  kejuruan.  Pembobotan 
waktu  dibagi  atas  20^o  untuk  program  umum  dan  80%  untuk  program  ke- 
juruan. Dan  dalam  program  kejuruan,  alokasi  waktu  dibagi  lagi  atas  50°Io  un- 
tuk dasar  dan  teori  kejuruan  serta  50Pk  untuk  praktek  kejuruan.  Dengan  pem- 
bobotan waktu  seperti  ini  sebenarnya  kurikulum  sekolah  menengah  kejuruan 
tahun  1976/1977  ini  dapat  dinilai  baik. 

Masalahnya  adalah  apakah  isi  kurikulurn  ini  sudah  dilaksanakan  secara 
baik  dan  tepat?  Pertanyaan  ini  timbul  mengingat  kenyataan  bahwa  sekolah- 
sekolah  menengah  kejuruan  sering  mengalami  kekurangan  tenaga  guru  bidang 
studi  dan  ketiadaan  sarana  dan  fasilitas  yang  menunjang  pengajaran  praktek. 
Lagipula  masih  ada  keluhan  bahwa  silabus  yang  disusun  oleh  para  guru  di 
masing-masing  sekolah  sejenis  dan  setingkat  belum  seragam,  karena  tidak 
tersedianya  tenaga  guru,  dan  sarana  serta  fasilitas  di  sckolah-sekolah  itu. 

Kelemahan  lain  adalah  proses  mengajar  guru  di  dalam  kelas  lebih  mene- 
kankan  bidang  kognitif  daripada  bidang  afckiif.  Anak  didik  lebih  bersikap 
pasif  dalam  menerima  dan  mencerna  pengetahuan.  Guru  belum  mampu  men- 
dorong  anak  didik  untuk  aktif  mengajukan  pertanyaan,  menganalisa,  meng- 
evaluasi  dan  mengajukan  alternatif  pemecahannya.  Proses  belajar-mengajar 
siswa  aktif  ini  penting  untuk  menumbuhkan  rasa  percaya  diri  dan  rasa  mandiri 
sebagai  salah  satu  modal  bagi  anak  didik  untuk  memasuki  lingkungan  pe- 
kerjaan. 


GURU  BIDANG  STUDI 

Dewasa  ini  hampir  semua  jenis  dan  tingkat  sekolah  kejuruan  dan  teknologi 
mengalami  kekurangan  tenaga  guru.  Tenaga  guru  di  sekolah-sekolah  ini  selain 
memiliki  pengetahuan  teoretis  untuk  bidang  studinya  juga  harus  memiliki 
keterampilan  untuk  menerapkan  pengetahuan  itu  di  bengkel-bengkel  kerja 
atau  di  laboratorium.  la  juga  harus  mampu  mendorong  semangat  anak  didik 
untuk  menyenangi  bidang  kejuruannya  itu  dan  menanamkan  rasa  tanggung 
jawab  serta  disiplin  bekerja.  Dengan  kata  lain,  ia  bukan  hanya  berfungsi  se- 
bagai pengajar,  tetapi  sebagai  pendidik,  pembimbing,  dan  pemberi  teladan 
dalam  semangat  dan  disiplin. 

Untuk  mengatasi  kekurangan  guru  ini,  pemerintah  dalam  Pelita  IV  me- 
rencanakan  untuk  menambah  sebanyak  42.900  guru  SMTA  Kejuruan  dan 
Teknologi.  Dan  untuk  meningkatkan  mutu  guru  dalam  bidang  studinya,  di- 


406 


ANALISA  1985  -  5 


rencanakan  untiik  menaiar  16.000  guru  dan  kepala  SMTA  Kejuruan  dan 
Teknologi  lermasuk  2.500  guru  SMTA  swasta.  Semeniara  itu  uniuk  SMTP 
Kejuruan  dan  Teknologi  akan  diiatar  2.800  guru.'* 

Selain  sebagai  pelaksana  isi  kurikulum  sesuai  dengan  bidang  siudi  yang 
dimilikinya,  guru  bertugas  sebagai  pengcmbang  isi  kurikulum.  Pada  perniu- 
laan  lahun  ajaran  baru  seiiap  guru  merencanakan  uruian  pokok  bahasan 
materi  pelajaran  uniuk  setiap  semester  ataupun  sepanjang  lahun  ajaran  iiu. 
Agar  dapat  melaksanakan  tugas  ini  secara  baik,  guru  harus  mcngciahui  secara- 
lepat  informasi  tentang  perkembangan  bidang  studinya,  dalam  ani  perkcm- 
bangan  ilmunya  maupun  penerapannya  dalam  kehidupan  nyaia  di  masya- 
rakai.  Hal  ini  peniing  agar  materi  pelajaran  yang  diajarkan  di  sekolah  sclalu 
relevan  dengan  kehidupan  masyarakat.  Dengan  demikian,  para  siswa  bcnar- 
benar  disiapkan  uniuk  memasuki  lapangan  kerja. 

Di  samping  itu  lingkungan  sekolah  sebagai  wadah  proses  belajar-mengajar 
perlu  memiliki  sarana  dan  fasilitas  yang  menunjang  pelaksanaan  tugas  guru. 
Di  setiap  sekolah  menengah  kejuruan  dan  teknologi  ini  perlu  disediakan 
bengkel  kerja,  laboratorium',  dan  perpustakaan.  Dengan  demikian  para  guru 
dapat  melaksanakan  tugas  secara  baik.  Sistem  administrasi  dan  manajemen 
perlu  juga  diiata  secara  baik  di  setiap  sekolah.  Kekurangan  guru  di  sekolah 
menengah  kejuruan  dan  teknologi  bukan  hanya  dalam  ani  jumlah  tetapi  juga 
dalam  ani  /;////;/.  Sebaliknya  beberapa  jenis  sekolah  kejuruan  dan  teknologi 
seperti  STM  mengalami  kelebihan  tenaga  guru,  karena  mencrima  guru  yang 
tidak  sesuai  dengan  bidang  keahlian  yang  dibutuhkan  di  sekolah  itu  akibai 
penempatan  dari  atas. 

Menghadapi  masalah  tersebut  perlu  diambil  langkah-langkah  penanggu- 
langannya  secara  simulian.  Langkah-langkah  tersebut  bukan  hanya  berbcniuk 
penataran  guru  bidang  studi  seperti  yang  dilaksanakan  saai  ini,  iciapi  juga 
pcnataan  kcmbali  sekolah-sckolah  pendidikan  guru,  seperti  SPG.  SGO.  IKIP. 
dan  FKIP  di  universitas-universitas.  Penaiaan  ini  tidak  hanya  bcrupa  pcnin- 
jauan  kembali  kurikulum  sekolah  pendidikan  guru,  tciapi  pcnycJiaan  sarana 
dan  fasilitas  pendidikan  yang  Icngkap  termasuk  lenaga  doscn  vang  botmuiii  di 
seiiap  sekolah  pendidikan  guru  itu.  sehingga  dapat  incnghasilkan  icnaga  guru 
yang  bermuiu  pula.  Di  samping  itu  pemeiiniah  perlu  meningkatkan  minai 
terhadap  prolesi  guru.  Devvasa  ini  ada  kcsan  bahwa  scscoranp  lerpaksa  mcn- 
jadi  guru  (lermasuk  lamaian  dari  sekolah  guru),  karena  lidak  diicrima  di  tcm- 
pai  kerja  lain  di  luar  profcsi  guru  ini. 


'*!  ihat  hiikii  Rnuona  Pemhaneumn  Uina  Tohun  Krrmfwt,  (9S4/mS  ■  im/l9!f9.  J»lid  II, 
hal.  549-560. 


MASALAH  SEKOLAH  KEJURUAN 


407 


I 

Untuk  meningkatkan  minat  terhadap  profesi  guru  tersebut,  masalah  peng- 
gajian  guru  perlu  diberi  perhatian  khusus.  Banyak  guru  sekolah  kejuruan 
mengeluh  bahwa  tenaga  dan  waktu  mereka  terlalu  banyak  dipergunakan  un- 
tuk kepentingan  anak  didik,  dibandingkan  dengan  pegawai  negeri  lain.  Pada- 
hal  status  dan  pendapatan  mereka  sebagai  sesama  pegawai  negeri  adalah 
sama.  Oleh  karena  itu  banyak  guru  kurang  bersemangat  dalam  melakukan 
tugas  sebagai  pengajar  dan  pendidik  yang  baik.  Harus  diakui  bahwa  tanggung 
jawab  guru  sebagai  pembentuk  generasi  muda  untuk  masa  depan  bangsa 
sangat  berat,  Oleh  karena  itu  sudah  sepantasnya  guru  mendapat  perhatian 
yang  besar.  Dewasa  ini  pemerintah  berusaha  membina  administrasi  kepen- 
didikan  yang  baik,  seperti  pemberian  gaji  guru  tepat  pada  waktunya,  kenaikan 
pangkat  guru  yang  tepat  waktu,  dan  bila  perlu  waktu  kenaikan  pangkat  itu 
lebih  cepat  dari  pegawai  negeri  yang  lain.  Usaha-usaha  ini  perlu  diwujudkan 
dan  bukan  hanya  berbentuk  himbauan  dan  omongan  belaka.  Hal  ini  berkaitan 
erat  dengan  usaha  untuk  merangsang  minat  masyarakat  memasukkan  anak- 
anaknya  ke  sekolah-sekolah  keguruan. 


MINAT  MASYARAKAT 

Secara  umum  minat  masyarakat  untuk  memasukkan  anak-anaknya  ke 
sekolah  kejuruan  dan  teknologi  tidak  besar.  Mungkin  pihak  orang  tua  ber- 
anggapan  bahwa  memasukkan  anaknya  ke  sekolah  menengah  kejuruan  dan 
teknologi  sama  dengan  menyiapkan  anaknya  untuk  menjadi  tenaga  kerja  ka- 
sar.  Sedangkan  apabila  anaknya  dapat  menempuh  jalur  pendidikan  formal 
melalui  sekolah  menengah  umum,  peluang  untuk  menjadi  tenaga  kerja  di  kan- 
tor  pemerintahan  (white  collar  job)  sangat  besar.  Di  kalangan  anak  remaja 
sendiri,  keinginan  untuk  masuk  sekolah  menengah  umum  juga  lebih  besar 
daripada  ke  sekolah  menengah  kejuruan.  Melalui  jalur  sekolah  menengah 
umum,  mereka  dapat  melanjutkan  pelajarannya  ke  perguruan  tinggi,  sedang- 
kan melalui  sekolah  menengah  kejuruan  kesempatan  langsung  untuk  itu  tidak 
ada.  Sekolah  menengah  kejuruan  dan  teknologi  menyiapkan  anak  didik  untuk 
masuk  ke  lapangan  kerja. 

Usaha  untuk  menumbuhkan  minat  masyarakat  memasukkan  anak-anak- 
nya ke  sekolah  menengah  kejuruan  dan  teknologi  dapat  dilakukan  dengan: 
(1)  meningkatkan  mutu  sekolah  menengah  kejuruan  dan  teknologi  agar  para 
lulusannya  benar-benar  siap  pakai  di  lingkungan  pekerjaan;  (2)  menyesuaikan 
jumlah  keluaran  sekolah  menengah  kejuruan  dan  teknologi  dengan  daya  scrap 
lapangan  kerja  yang  ada;  dan  (3)  mengatur  sistem  penggajian  berdasarkan 
kreativitas  dan  prestasi  kerja  dan  bukan  hanya  pada  ijazah.  Point  satu  dan 
dua  ini  dapat  dilakukan  dengan  menyesuaikan  struktur  jenjang  persekolahan 


408 


ANALISA  1985  -  5 


bersama  piramida  lenaga  kerja  yang  dipakai  olch  banyak  negara  sebagai  ber- 


Jcnjang  Pcrsckolahan  Piramida  Iciuit;.!  Koi  i.i 


Bagan  ini  nicmiMjukkan  haluva  sckolah  niciicniiah  iiimiin  (SM1\  SMA) 
iiiaupiin  sckolah  mcjiciigah  kcjuruan  tlati  ickiu>Iogi  inonyiapkan  anak  liidik 
uniuk  masuk  kc  lapaiigan  kci  ja.  liagi  liiluNaii  sckolah  mcncngah  uimim  iciap 
lerbuka  pcluang  uimik  langsimg  mclanjuikan  siudi  kc  pctgutuan  linggi.  Fak- 
tor  ini  mcndorong  masyarakai  iiniiik  Icbih  dahiiUi  incniilih  sckolah  mcncngah 
umnm  nicnjadi  jahir  pcndidikan  loinial  bagi  anak-anaknya.  Apalagi  daiam 
kurikulum  sckolah  mcncngah  unnnn  laluin  1984  yang  mcncrapkan  sisicm  sc- 

'Hacliwaratarjiii.  "rciululikaii  KcititiMii  iiniiik  Mcningkaikan  PnHiuknvuav  dan  HftvicnM  Na- 
sional,"  Amili<,iy  f*rnrlii/ikiin,  Dcparicmcn  I'ciuliilikan  ilan  Kcbudayaart.  Tahun  I.  No.  2.  1980. 
hal.  64. 


MASALAH  SEKOLAH  KEJURUAN 


409 


master,  anak  didik  mulai  dari  semester  tiga  memilih  pakei  pelajaran  A  atau  B. 
Mereka  yang  memilih  paket  B  secara  sadar  menyiapkan  diri  untuk  masuk  ke 
lapangan  kerja.  Dan  jalur  pendidikan  formal  tinggi  yang  dapat  ditempuhnya 
adalah  politeknik.  Oleh  karena  itu  bagi  siswa  yang  mengambil  program  pe- 
lajaran paket  B  pembinaan  keterampilan  dan  sikap  khusus  yang  sesuai  dengan 
sifat  spesialisasi  kejuruan  akan  sama  dengan  siswa  tamatan  sekolah  kejuruan 
dan  teknologi. 

Hal-hal  seperti  ini  perlu  dijelaskan  Departemen  Pendidikan  dan  Kebuda- 
yaan,  sehingga  masyarakat  dapat  secara  tepat  memilih  jalur  pendidikan  for- 
mal tingkat  menengah  bagi  anak-anaknya.  Apabila  pemerintah  masih  ber- 
'  ikhtiar  untuk  mengembangkan  sekolah  kejuruan  dan  teknologi,  maka  hal  itu 
perlu  terwujud  dalam  kebijaksanaan  yang  pasti  tentang  tujuan  sekolah  ke- 
juruan yang  berbeda  dengan  tujuan  sekolah  menengah  umum. 

Apabila  masyarakat  telah  mengetahui  tujuan  sekolah  menengah  kejuruan 
dan  teknologi  secara  tepat,  maka  minat  mereka  untuk  memasukkan  anak- 
anaknya  ke  sekolah-sekolah  ini  dapat  dirangsang,  misalnya  dengan  mem- 
berikan  beasiswa  bagi  sekolah-sekolah  menengah  kejuruan  dan  teknologi 
tertentu,  seperti  SPG  dan  SCO.  Hal  ini  mengingat  kebutuhan  tenaga  guru 
setiap  tahunnya  akan  terus  meningkat  di  satu  pihak,  sedangkan  di  pihak  lain 
minat  para  orang  tua  untuk  memasukkan  anak-anaknya  ke  SPG  atau  sekolah 
pendidikan  guru  pada  umumnya  sangat  kecil.  Selain  itu,  Departemen  Tenaga 
Kerja  sebagal  instansi  pemerintah  yang  berwenang  menyalurkan  tenaga  kerja 
kepada  pihak-pihak  yang  memerlukan/membutuhkannya  perlu  memberi  pe- 
luang  yang  lebih  besar  kepada  pencari  kerja  yang  memiliki  ijazah  sekolah 
menengah  kejuruan  dan  teknologi.  Tentu  hal  ini  perlu  disesuaikan  dengan  per- 
syaratan  dari  pihak  pemakai  tenaga  kerja. 


BIAYA 

Biaya  untuk  mendirikan  sebuah  sekoteh  menengah  kejuruan  dan  teknologi 
adalah  lebih  besar  daripada  biaya  uniuk  mendirikan  sebuah  sekolah  menengah 
umum.  Sebuah  sekolah  menengah  kejuruan  dan  teknologi  membutuhkan  la- 
boratorium,  bengkel  kerja,  mesin-mesin  dan  peralatan  untuk  karya  praktek, 
dan  perpustakaan. 

Apabila  semua  ini  tersedia  dan  dilengkapi  lagi  dengan  tenaga  guru  bidaiig 
studi  yang  bermutu  dan  memiliki  semangat  mengabdi  pada  profesinya,  maka 
para  lulusan  dari  sekolah  ini  pasti  bermutu  pula.  Dewasa  ini  masyarakat  pe- 
makai tenaga  kerja  sering  mengeluh  bahwa  banyak  lulusan  sekolah  menengah 


410 


ANALISA  1985  -  5 


kejuruan  dan  icknologi  lidak  memiliki  kcicrampilan  vang  meniadai  uniuk 
memenuhi  iiinmian  jenis  pekerjaan  yang  ada.  Timbul  ungkapan-ungkapan 
smis  dalam  masyarakai  lerhadap  sekolah  nienengah  kejuruan  dan  icknologi 
seperii  "STM  Sasira"  dan  lain  scbagainya. 

Biaya  yang  bosar  ini  lidak  hanya  digunakan  uniuk  mcndirikan  gedung  dan 
nienyediakan  pcralatan  yang  dibutuhkan,  tctapi  juga  uniuk  nicmelihara  dan 
mempcrbaiki  pcralaian  yang  rusak.  Banyak  peralaian  prakiek  di  sekolah 
nienengah  kejuruan  dan  teknologi  lidak  dapai  dipakai  karena  rusak.  dan 
bahkan  sering  menjadi  "besi  lua"  karena  lidak  dipcrbaiki.  Akibainva  jam 
pelajaran  prakiek  diisi  dengan  kegiaian  melihai  dan  meraba-raba  peralaian 
yang  rusak  iiu,  jika  lidak  dengan  pelajaran  leori. 

Keadaan  seperti  ini  tidak  jarang  disebabkan  oleh  lidak  lersedia  dana  yang 
meniadai.  Oleh  karena  itu  sebagai  pengelola  dan  penanggung  jawab  lerhadap 
sekolah-sekolah  negeri  menengah  kejuruan  dan  leknoiogi  pihak  Deparienien 
Pendidikan  dan  Kebudayaan  perlu  menggunakan  dana  yang  lerbaias  secara 
efektif,  efisien  dan  tepat  guna.  Dewasa  ini  Deparienien  Pendidikan  dan  Ke- 
budayaan bersama  dengan  Departemen  Agama  merencanakan  uniuk  mem- 
bangun  runiah/tempai  ibadah  di  seiiap  sekolah  negeri.  Apakah  hal  ini  meru- 
pakan  suaiu  kebuiuhan  yang  mendesak?  Apakah  tidak  lebih  bijaksana  dana 
uniuk  kepentingan  itu  digunakan  untuk  mengadakan  aiau  mempcrbaiki  per- 
alaian prakiek,  sarana  dan  fasilitas  pendidikan  di  sekolah-sekolah,  khususnya 
sekolah  menengah  kejuruan  dan  teknologi? 

Untuk  mengatasi  kekurangan  dana,  pemerintah  dapai  juga  mcndoronc 
pihak  swasta  yang  mampu  dan  mau  memberikan  baniuan  (donaiur)  aiaupun 
mcndirikan  sekolah  kejuruan  dan  teknologi.  Badan  Usaha  Milik  Nogara 
(BUMN),  kelonipok-kelompok  indusiri,  pengusaha-pcngusaha  scbacai  pe- 
makai  icnaga  lulusan  sekolah  menengah  kejuruan  dan  teknologi  perlu  dido- 
rong  untuk  menjadi  donaiur  aiau  nienyediakan  di  lingkungan  usahanya  per- 
alaian-peralaian  yang  dapai  dipakai  oloh  jtara  siswa  uniuk  piakiok. 

Mcmang  sudah  wakiunya  pimpinan  sekolah  menengah  kejuruan  meng- 
adakan hubiuigan/kerjasama  dengan  kelompok  indusui,  pcngusaha.  BUMN. 
Secara  demikian  sebagai  penghasil  icnaga  kcrja  sekolah  dapai  mengeiahui 
secara  langsung  jcnis  icnaga  kcrju  yang  dibuiuhkan  oleh  dunia  usaha.  Di  sam- 
ping  iiu  dunia  usaha  perlu  mclaksanakan  "in  service  training*'  hagi  icnaga 
kcrja  yang  baru  diicrimanya.  Dcpai  icmcn  I  cnaga  Kcrja  scv^ua  icrauir  melauh 
tamaian  .SM  I  A  umum  aiau  kejuruan  dan  icknologi  ili  Balai  I  aiihan  Kcic- 
ratiipilan.  Rupanya  Deparienien  I'cndulikan  dan  Kebudayaan  perlu  mcnjalin 
hubungan  kcrjasania  ilcngan  Dcpariemcn  Tenaga  Kcrja  \nmik  merumuskan 
pcmbinaan  sekolah  menengah  kejuruan  dan  leknoiogi  ini. 


MASALAH  SEKOLAH  KEJURUAN 


411 


PENUTUP 

Pengembangan  sekolah  menengah  kejuruan  dan  teknologi  sebagai  sub- 
sistem  dari  sistem  pendidikan  nasional  dalam  Pelita  IV  ini  diarahkan  pada 
usaha  penyesuaian  berbagai  macam  kesempatan  kerja  di  sektor-sektor  yang 
memerlukan  keahlian/keterampilan  dengan  peningkatan  mutu  dan  intensitas 
keterampilan  tenaga  kerja  tingkat  menengah.  Ini  berarti  bahwa  lingkungan 
sekolah  menengah  kejuruan  dan  teknologi  sebagai  wadah  yang  menghasilkan 
tenaga  kerja  jenis  ini  perlu  ditata  secara  mendasar.  Penataan  ini  dapat  dimulai 
dengan  mengadakan  gedung/ruang  kelas,  laboratorium,  bengkel-bengkel 
kerja,  sarana  dan  fasilitas  yang  dibutuhkan,  kurikulum  dan  silabus,  sehingga 
jelas  perbedaannya  dengan  sekolah  menengah  umum,  terutama  dalam  hal  tu- 
juan  dan  orientasinya,  dan  pembinaan  guru  bidang  studi  yang  bermutu.  Se- 
mua  ini  membutuhkan  jumlah  dana  yang  besar.  Oleh  karena  itu  sebagai  pe- 
nanggung  jawab  utama  pembinaan  dan  pengembangan  sekolah  menengah  ke- 
juruan dan  teknologi  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  perlu  meng- 


gunakan  dana  yang  terbatas  itu  untuk  keperluan  yang  mendesak,  seperti  mem- 
bina  sekolah  kejuruan  dan  teknologi  ini. 


Universitas  Terbuka  dan 
Tantangan  Belajar  Mandiri 


Iwan  P.  HUTAJULU* 


PENDAHULUAN 

Universitas  Terbuka  yang  diresmikan  Presiden  Soeharto  pada  4  September 
1984  akan  memasuki  tahun  kedua  pada  tahun  ajaran  1985/1986  ini.  Namun 
dari  pengalaman  pada  tahun  pertama  Universitas  Terbuka  lelah  diketahui 
bahwa  kemandirian  mahasiswa  dalam  belajar  masih  merupakan  masalah.  Be- 
lajar mandiri  belum  merupakan  kebiasaan  bagi  lulusan  SMTA  pada  umum- 
nya.  Oleh  karena  itu,  penyesuaian  diri  dengan  cara  belajar  mandiri  dalam 
Universitas  Terbuka  itu  merupakan  suatu  tantangan  lersendiri.  Bila  maha- 
siswa ingin  berhasil  belajar  di  Universitas  Terbuka,  maka  tantangan  belajar 
mandiri  itu  harus  bisa  diatasi. 

Universitas  Terbuka  adalah  pendidikan  tinggi  dengan  sisiem  belajar  jarak 
jauh.  "Terbuka"  berarti  bahwa  universitas  ini  membcrikan  kesempaian  ke- 
pada  sctiap  orang  yang  memiliki  ijazah  SMTA  uniuk  mcnjadi  calon  niaha- 
siswanya,  dan  selanjutnya  sctiap  mahasiswa  yang  diicrima  bcbas  moncniukan 
program  siudi,  irama  studi,  dan  waktu  scria  icmpai  siudinya.  Doncan  disc- 
Icnggarakannya  Universitas  Terbuka,  maka  icrbukalah  koscmpaian  bagi  ma- 
syarakai  uniuk  memanfaaikan  pendidikan  linggi  lanpa  pcrlu  hanyak  mcning- 
galkan  icmpai  kediaman  aiau  icmpai  pckcrjaan.  Hal  ini  -^angai  mcmbamu 
mcngingai  wilayah  kcpulauan  Indonesia  yang  sangai  luas.  Di  samping  di|>ci  - 
luasnya  kcscmpaian  belajar  di  pcrguruan  linggi  bagi  lulusan  SMI  A,  para 
pegawai  ncgeri,  icrniasuk  guru-guru  yang  bcriiigas  di  icmpat  tcrpcncil.  dan 
pcgawai  swasia  dapai  mcningkaikan  kcmanipuan  dan  mcnambah  pcngcia- 
huan  scria  kcicrampilan  icricnni. 


*Siaf  CSIS. 


BELAJAR  MANDIRI  DI  UT 


413 


MAHASISWA  UNIVERSITAS  TERBUKA 

Dalam  penerimaan  mahasiswa  Universitas  Terbuka  pada  tahun  pertama, 
jumlah  calon  mahasiswa  Universitas  Terbuka  adalah  sebesar  55  ribu  orang 
yang  dipilih  dari  268  ribu  lebih  peminat.  Para  peminat  itu  terdiri  dari  201  ribu 
peserta  Seleksi  Penerimaan  Mahasiswa  Baru  (Sipenmaru)  dan  67  ribu  lebih 
pelamar  lewat  pos.  Dalam  tahun  ajaran  1985/1986  Universitas  Terbuka  akan 
menerima  mahasiswa  baru  sekitar  30  ribu  orang.  Mahasiswa  program  Akta 
tahun  lalu  dan  program  diploma  tahun  ini  sudah  selesai.  Ada  pula  mahasiswa 
yang  tak  mendaftar  kembali  pada  semester  berikutnya.  Jadi  mahasiswa  lama 
diperkirakan  tinggal  sekitar  40  ribu  orang.'  Bila  tahun  ini  direncanakan 
jumlah  mahasiswa  lama  dan  baru  sebanyak  70  ribu  orang,  maka  tahun  ini 
Universitas  Terbuka  dapat  menerima  sekitar  30  ribu  orang. 

Menurut  Prof.Dr.  Setijadi,  Universitas  Terbuka  akan  dijadikan  pilihan 
pertama  dan  kedua  bagi  calon  mahasiswa  yang  melamar  melalui  Sipenmaru 
dalam  tahun  ajaran  baru  1985/1986.  Pada  tahun  lalu  Universitas  Terbuka  di- 
masukkan  dalam  pilihan  ketiga,  sehingga  sekitar  201  ribu  calon  mahasiswa 
menjatuhkan  pilihannya  pada  Universitas  Terbuka.  Ternyata  ketika  dipanggil 
banyak  calon  tidak  datang,  sehingga  panggilan  kembali  dialihkan  kepada 
mereka  yang  melamar  lewat  kantor  pos.^  Dengan  ditetapkannya  Universitas 
Terbuka  sebagai  pilihan  pertama  dan  kedua  bagi  calon  mahasiswa  yang  me- 
lamar melalui  Sipenmaru,  dapat  diharapkan  calon  mahasiswa  yang  diterima 
lebih  bermotivasi  daripada  sekedar  coba-coba  saja. 

Tampaknya  jumlah  mahasiswa  yang  dapat  diterima  di  Universitas  Ter- 
buka dibatasi.  Seluruh  mahasiswa  yang  akan  diterima  berjumlah  sekitar  70 
ribu  itu  sudah  termasuk  program  diploma,  program  sarjana  non-kependi- 
dikan,  dan  Akta  V  dari  mahasiswa  lama  dan  baru.  Menurut  Setijadi,  hal  ini 
disebabkan  oleh  dana  yang  diterima  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan 
cukup  kecil.  Sehingga  dana  untuk  Universitas  Terbuka  pun  menjadi  kecil.^  Di, 
Iain  pihak,  dengan  jumlah  mahasiswa  yang  terbatas  itu  Universitas  Terbuka 
dapat  menata  diri  menjadi  lebih  baik  lagi. 

Pada  tahun  pertama  Universitas  Terbuka  dibuka,  diperkirakan  banyak 
lulusan  SMTA  tahun  ajaran  1983/1984  yang  akan  memasuki  Universitas  Ter- 
buka. Namun  ternyata  sebagian  besar  jumlah  mahasiswa  Universitas  Terbuka 
adalah  mereka  yang  sudah  bekerja  dengan  ijazah  tahun-tahun  sebelum  tahun 
ajaran  1983/1984.  Perbandingan  jumlah  mahasiswa  Universitas  Terbuka  yang 
berasal  dari  mereka  yang  sudah  bekerja  dengan  mereka  yang  baru  lulus  SMTA 


'Lihat  Suara  Kuiyu,  3  April  1985. 
"^Uhai  Suara  Karya,  12  Marei  1985. 
^Lihat  Kuinpas,  14  Maret  1985. 


414 


ANALISA  1985  -  5 


adalah  delapan  berbanding  satu.  Hal  ini  lampaknya  menunjukkan  bahwa 
belum  ada  peinahaman  dan  pengakuan  akan  cksisiensi  Universiias  Teibuka  di 
kalangan  lulusan  SMTA,  lagi  pula  Universiias  Tcrbuka  sendiri  merupakan 
sisiem  pcndidikan  yang  masih  baru. 

Universiias  Tcrbuka  menyelenggarakan  liga  jcnis  program  siudi,  yaiiu 
program  sarjana  (S.l),  program  diploma  (D.l,  D.2)  dan  program  Akia  V. 
Program  akia  dan  diploma  adalah  program  pcningkatan  muiu  guru  di  sekolah 
menengah  dan  tenaga  pengajar  di  perguruan  tinggi.  Bidang-bidang  siudi  bagi 
para  mahasiswa  yang  mengikuti  program  S.l  terdiri  aias  administrasi  negara, 
administrasi  niaga,  ekonomi  dan  studi  pembangunan,  dan  statisiika  lerapan. 
Menurui  Setijadi,  dari  70  ribu  mahasiswa  yang  merupakan  kumpulan  maha- 
siswa lama  dan  baru,  sebanyak  53  ribu  sampai  55  ribu  program  S.l,  sisanya 
untuk  program  diploma.  Program  Akta  V  yang  tahun  lalu  diikuii  5  ribu  orang, 
lahun  ini  menurun  dan  hanya  diikuti  2  ribu  orang. ^ 

Dalam  tahun  kuliah  1985/1986  ini,  program  siudi  baru  diiawarkan  hanya 
untuk  guru.  Program  kependidikan  S.l  menawarkan  program  siudi  pcndi- 
dikan fisika,  pendidikan  biologi,  pcndidikan  kimia,  pcndidikan  bahasa  Inc- 
gris.  Program  ini  diperuniukkan  bagi  guru  yang  mcmiliki  ijazah  D.3,  PGSLA, 
B.I,  Sarjana  Muda  dan  yang  sederajat.  Semcniara  itu  program  siudi  baru  un- 
tuk masyarakat  umum  lidak  akan  diiawarkan  pada  tahun  ini.  Mcnurui  Dirjen 
Pendidikan  Tinggi,  Prof.Dr.  Sukadji  Ranuwihardjo,  hal  ini  olch  karena  mcm- 
buka  program  baru  merupakan  usaha  yang  lidak  mudah.^ 


PROSES  BELAJAR 

Proses  bclajar  yang  diicrapkan  olch  Universiias  Tcrbuka  pada  dasarnya 
ditujukan  pada  pcnyiapan  mahasiswa  uiuuk  bclajar  mandiri.  Vang  dimaksud 
dengan  bclajar  mandiri  ialah  mahasiswa  bcbas  mcncniukan  program  bclajar. 
gaya  bclajar  dan  wakiu  scrta  icmpai  bclajar  bagi  dirinya  sendiri.  Adapun  yang 
dimaksud  dengan  bclajar  ialah  segenap  rangkaian  kcgiaian  >ang  dtlakukan 
secara  sadar  olch  sescorang  dan  mcngakibaikan  ponibahan  dalam  duinya 
bcrupa  penambahan  pcngciahiian  aiau  kcmahiran  yang  silatn\a  scdikii  ba- 
nyak  pcrmancn. 

*Lihai  Atiitiiv,  9  0kiobci  l"^K5. 
*Lihai  Koiiirii':  14  Mntn  I^HV 
*//>/>/. 

'The  Liang  e.ic.  (  wm/  Ui  iu„n  u.nv  Elnn  n  (YnpxnV ..  ..  <  ...h.h  PnivcvOv  Ptr^v 

h.Tt.  fi. 


BELAJAR  MANDIRI  DI  UT 


415 


Apabila  proses  belajar  mengajar  di  Universitas  Terbuka  dilakukan  secara 
mandiri  oleh  mahasiswa,  maka  diperlukan  Dioiivasi  dan  keuleiaii  belajar  yang 
tinggi  dari  para  mahasiswa.  la  harus  mempelajari  sendiri  sejumlah  paket 
modul  belajar.  Belajaj  mandiri  merupakan  kegiatan  utama  bagi  mahasiswa 
Universitas  Terbuka;  sedangkan  kegiatan  belajar  kelompok  antar  mahasiswa 
merupakan  kegiatan  belajar  tambahan;  demikian  pula  kegiatan  Belajar  tatap 
muka  antara  mahasiswa  dan  pembimbing  atau  tutor  hanyalah  merupakan 
bantuan  bagi  yang  membutuhkan.  Untuk  keperluan  praktek  digunakan  sa- 
rana  praktek  di  perguruan  tinggi  terdekat  atau  sarana  praktek  lain  yang  me- 
madai. 

Kegiatan  belajar  lainnya  adalah  program  yang  dirancang  melalui  media 
elektronika  seperti  kaset,  televisi  maupun  radio.  Kuliah  umum  melalui  TVRI 
diselenggarakan  dalam  waktu  20  menit  untuk  satu  kali  siaran  dengan  lenggang 
waktu  dua  minggu  setiap  hari  Kamis.  Secara  teratur  mahasiswa  Universitas 
Terbuka  akan  belajar  melalui  TVRI  dan  RRI  yang  pada  tahun  pertama  jam 
siarannya  masih  sangat  terbatas.  Namun  secara  bertahap  akan  diiingkatkan. 

Secara  terperinci,  sistem  belajar  terbuka  ini  meliputi  kegiatan-kcgiatan 
belajar  sebagai  berikut:^ 

1.  mempelajari  bahan  tertulis  (modul  dan  bahan  tercetak  lainnya)  yang  tclah 
diprogramkan; 

2.  interaksi  tatap  muka,  dengan  tutor  baik  langsung  maupun  tak  langsung  me- 
lalui komunikasi  satelit; 

3.  interaksi  antar  individu  dalam  kelompok  belajar; 

4.  mendengarkan  dan  menyaksikan  program  audio  visual  (kaset  audio,  dan 
Iain-lain); 

5.  praktikum  di  laboratorium  dan  kerja  lapangan; 

6.  mengerjakan  test  unit  modul  yang  diselenggarakan  oleh  pembimbing 
(tutor); 

7.  mengerjakan  ujian  semester; 

8.  menulis  tesis  dan  ujian  tesis  bagi  mahasiswa  yang  mengambil  program 
utama. 

Karena  sistem  belajar  terbuka  ini  masih  berada  dalam  tahap  pengem- 
bangan,  Universitas  Terbuka  menyediakan  pelayanan  bimbingan  belajar  tatap 
muka  secara  terjadwal  dengan  waktu  terbatas.  Tutorial  vang  lelah  dilakukan 
sampai  saat  ini  adalah  dua  bulan  sekali  pada  hari  Minggu  (dari  jam  8.00  sam- 

"Ibrahim  Musa,  Panduan  Snn/i  Mahasism,  Univcrshas  Tcrhuka  (Jakarta:  Dcpancmcn  Pcn- 
clidikan  dan  Kcbudayaan,  1984),  hal.  1-2. 


416 


ANALISA  1985  -  5 


pai  jam  15.00).  Jadi  sclama  saiu  semesier  diadakan  liga  kali  perieniuan  laiap 
iiuika  dcngan  para  luior.  Hal  ini  diniaksudkan  uniuk  nienghindari  kegagalan 
belajar  akibai  kurangnya  inisiaiif  mahasiswa  uniuk  berkonsuliasi  dengan 
luior.  Tcinpai  pcriomuan  iiu  diaiur  mcnurui  program  siudinya. 


MASALAH  TUTORIAL 

Tutorial  adalali  pelayanan  bimbingan  belajar  tatap  muka  oleh  luior  de- 
ncan  mahasiswa.  Tutor  itu  adalah  orang  yang  dekat  hubungannya  dengan 
mahasiswa  melalui  mata  kuliah  yang  menjadi  langgung  jawabnya,  lerlibai 
dalam  dialog  laiap  muka  aiaupun  tulisan  (sural),  makalah  mahasiswa  yang 
diperiksanya,  dan  diskusi  melalui  telepon.^ 

Semula  pihak  penyelenggara  Universitas  Terbuka  mengharapkan  luiorial 
hanya  merupakan  acara  penunjang  guna  melayani  pertanyaan-pertanyaan 
mahasiswa  lentang  materi  modul  yang  dianggap  benar-benar  sulii.  Dengan 
deniikian  tutorial  tidak  diniaksudkan  sebagai  kuliah  antara  dosen  dan  ma- 
hasiswa. Namun  pada  tatap  muka  (tutorial)  pertama  antara  mahasiswa  Uni- 
versitas Terbuka  dan  pembimbing  studinya  (tutor),  tidak  banyak  mahasiswa 
bertanya  mengcnai  bahan  kuliah,  sedangkan  tutorial  diadakan  justru  sesudah 
menerima  serangkaian  berkas  bahan  kuliah  (modul).  Banyak  mahasiswa  tidak 

memnelaiari  modul  lebih  dahulu.  Bahkan  tidak  sedikit  mahasiswa  mengira 

10 

bahwa  tutorial  itu  merupakan  kuliah  pertama. 

Gcjala  ilu  menunjukkan  bahwa  model  pengajaran  yang  berlangsunc  sam- 
pai  sekarang  adalah  model  yang  lebih  menekankan  pemindahan  pencetahuan 
dari  pengajar  kepada  anak  didik.  Anak  didik  lebih  bersikap  pasil"  dalam  arii 
menerima  saja  apa  yang  diberikan  oleh  pengajar.  Di  universitas  biasanya  gc- 
jala serupa  itu  masih  berlangsung.  Mahasiswa  dan  pengajar  lebih  banyak 
mcngganiungkan  diri  pada  kuliah  dalam  bentuk  ceramah.  .-Xkibainya.  maha 
siswa  dibiasakan  untuk  mcngganiungkan  diri  pada  pcngajarnya.  Uniuk  nicn- 
cipiakan  kcmampuan  belajar  mandiri.  dipcrhikan  waktu  uniuk  mcnycsuaikan 
.sikap  menial  mahasiswa  dengan  cara  belajar  mandiri  icrscbui.  Pcrubahan  ke- 
pada cara  belajar  mandiri  pada  dasarnya  merupakan  i>cngalihan  pcnui^aian 
wcwcnang  belajar  dari  guru  kepada  anak  didik.  Pcrubahan  Mkai^  bclajat  man- 
diri juga  lidak  akan  dengan  scndirinya  tciuuiud  b>la  lidak  dibciikan  kcvcm- 
palan  uniuk  mcngikuii  luiorial. 


"Dr..  A.  S.nvacI,.  MA.  Unncsuas  lalu.Ko.  An'.  \fcn„>n'<  ficir,;— -Mn.n.lnnp:  Pcncbi. 
Alumni.  1984).  hal.  41. 

'"Lihai  Siiiiiv  Kmyti,  6  N(nrnilv-.  t'^H4 


BELAJAR  MANDIRI  DI  UT 


417 


Hal  ini  ditunjukkan  dari  sebagian  besar  (80%)  mahasiswa  Univei  sitas  Ter- 
buka  yang  mendatangi  tutorial.'^  Kebutuhan  untuk  mendapatkan  bimbingan 
dari  tutor  sangat  besar,  namun  jumlah  tutor  yang  tersedia  tidak  mengimbangi 
banyaknya  mahasiswa.  Saat  ini  perbandingan  tutor  dengan  mahasiswa  adalah 
satu  berbanding  seratus  dua  puluh.*^  Akibatnya,  para  tutor  tidak  bisa  mem- 
bantu  mahasiswa  untuk  belajar  secara  lebih  mendalam  dan  individual.  Waktu 
tutorial  yang  dilakukan  setiap  dua  bulan  sekali  juga  dirasakan  kurang  me- 
madai  oleh  mahasiswa  Universitas  Terbuka. 

Hingga  kini  mahasiswa  Universitas  Terbuka  masih  sulit  mendapatkan  ban- 
tuan  bila  menghadapi  berbagai  masalah  mata  kuliah  Universitas  Terbuka. 
Beberapa  modul  sulit  dicerna  bagi  pemula,  sehingga  perlu  disederhanakan  lagi 
agar  mahasiswa  bisa  belajar  mandiri.  Tutor  pun  tidak  bisa  berbuat  banyak, 
mengingat  jumlah  mereka  yang  sedikit.  Menurut  Kepala  Universitas  Terbuka 
Unit  Program  Belajar  Jarak  Jauh  (UPBJJ)  Bandung,  Dr.  Mohammad  Surya, 
idealnya  mahasiswa  Universitas  Terbuka  itu  harus  belajar  mandiri;  tetapi  ka- 
rena  masih  adanya  kekurangan-kekurangan  pada  modul,  kehadiran  tutor  dan 
pusat  bimbingan  itu  masih  diperlukan.'^  Keadaan  ini  antara  lain  telah  men- 
dorong  tumbuhnya  lembaga  Tutorial  Swasta  di  beberapa  kola  seperti  Jakarta 
dan  Yogyakarta'.  Lembaga  ini  menawarkan  kepada  mahasiswa  Universitas 
Terbuka  kesempatan  memperoleh  tutorial  dalam  frekuensi  yang  lebih  ba- 
nyak.'"^ Dengan  kehadiran  lembaga  tutorial  swasta  ini,  angka  tingkat  putus 
kuliah  (drop  out)  yang  disebabkan  kekurangmampuan  belajar  mandiri  di  ka- 
langan  mahasiswa  Universitas  Terbuka  dapai  berkurang. 

Tujuan  dari  diselenggarakannya  tutorial  oleh  pihak  swasta  adalah  mem- 
bantu  mahasiswa  yang  merasa  tidak  mampu  belajar  mandiri,  sambil  juga 
mencari  uang.  Mengingat  kelangsungan  hidup  lembaga  tutorial  swasta  ini 
justru  dari  ketidakmampuan  mahasiswa  Universitas  Terbuka  untuk  belajar 
mandiri,  maka  dari  lembaga  ini  sulit  diharapkan  melatih  pesertanya  belajar 
mandiri.  Kerugian  yang  akan  dialami  oleh  mahasiswa  yang  mengikuti  tutorial 
swasta  ini  ialah  sikap  mental  mereka  akan  tetap  tergantung  pada  lembaga  ini. 
Di  pihak  lain,  kemandirian  mahasiswa  Universitas  Terbuka  harus  dilatih,  agar 
kelak  mereka  mampu  belajar  tanpa  bantuan  siapa  pun.  Untuk  itu  perlu  di- 
pikirkan  agar  tutorial  yang  diselenggarakan  pihak  Universitas  Terbuka  sendiri 
dapat  merupakan  sarana  untuk  melatih  mahasiswa  memahami  cara  belajar 
mandiri, 

"Lihat  Mercleka,  28  Desember  1984. 
'^Lihat  Siiiar  Harapan,  15  Januari  1985. 
'V/>/f/. 

''♦Lihat  Tempo,  27  April  1985,  hai.  26. 


418 


ANALISA  1985  -  5 


Tuiorial  yang  dilakukan  pihak  Universitas  Terbuka  diharapkan  akan  men- 
dorong  mahasiswa  agar  semakin  mampu  belajar  sendiri.  Oleh  karena  iiu  pe- 
nyelenggaraan  tutorial  oleh  pihak  Universitas  Terbuka  perlu  lebih  disempur- 
nakan  agar  mahasiswa  mendapat  pelayanan  belajar  secara  lebih  mendalam 
dan  individual.  Perbandingan  antara  tutor  dengan  mahasiswa  sebaiknya  di- 
perkecil,  dengan  menambah  tutor.  Di  samping  itu,  perlu  didirikan  pusat  bim- 
bingan  mahasiswa  di  setiap  cabang  Universitas  Terbuka.  Dengan  demikian 
mahasiswa  tidak  perlu  belajar  di  lembaga  tutorial  swasta. 

Dalam  rangka  penambahan  jumlah  tutor,  sebaiknya  para  calon  tutor  di- 
latih  terlebih  dahulu  agar  mampu  memainkan  peranan  secara  tepat.  Seorang 
tutor  seharusnya  bertindak  sebagai  fasilitator  kegiatan  mahasiswa  dan  pro- 
motor  diskusi  kelompok.  Seorang  tutor  pun  tidak  perlu  menuruti  keinginan 
mahasiswa  yang  memaksanya  bertindak  sebagai  dosen.  Hal  ini  memang  mu- 
dah  dikatakan  tetapi  sulit  dilakukan.  Masalahnya  adalah  bagaimana  meng- 
ubah  gaya  mengajar  yang  menuntut  kesadaran  dan  disiplin  yang  tinggi  dari 
para  calon  tutor. 

Bila  jumlah  tutor  telah  ditambah,  maka  tutor  dapat  lebih  memperhaiikan 
peranannya  sebagai  berikut: 

1.  membantu  mahasiswa  memahami  bahan  kuliah  (modul)  melalui  diskusi; 

2.  menjawab  pertanyaan  mahasiswa  yang  menghadapi  berbagai  masalah  yang 
menyangkut  pada  mata  kuliah  Universitas  Terbuka; 

3.  menyelenggarakan  diskusi  tatap  muka  atau  melalui  telepon; 

4.  melakukan  supervisi  terhadap  kerja  praktek  atau  proyek  mahasiswa; 

5.  membantu  mahasiswa  menyusun  rencana  belajarnya;  dan 

6.  mendorong  terbentuknya  kelompok  belajar. 

Dua  peranan  yang  disebut  terakhir  ini  dapat  mendorong  sikap  kcmandirian 
mahasiswa  dalam  belajar. 

Mcskipun  pcnyclcnggaraan  tuiorial  iclah  diiingkaikan  dengan  mcnambai' 
jumlah  tutor  yang  tclah  icrlatih,  pcrubahan  sikap  belajar  mandiri  ictap  hani^ 
bcrasal  dari  dalam  diri  mahasiswa  sendiri.  Oleh  karena  iiu  mahasiswa  Uni 
vcrsiias  Terbuka  perlu  disadarkan  bahwa  belajar  mandiri  mcrupakan  Kegiatan 
uiama  mcrcka,  sedangkan  kegiatan  belajar  kclotupok  aniar  mahasiswa  dan 
tutorial  hanya  mcrupakan  pclcngkap  bagi  yang  mcmbuiuhkan. 

Sehnhungan  dengan  itu.  perlu  discdiakan  buku  pciunjiik  mcngcnai  cara 
belajar  mandiri  dalam  sisicm  belajar  jarak  jauh,  scbclum  kegiatan  kuliah  di- 
mulai;  scpcrii  yang  dilakukan  oleh  VnivcvsM  Estaial  a  Distanaa  (UNED)  di 
Cosia  Rica  misalnya  mcncrbiikan  pakci  "Belajar  Bagaimana  Belajar."  dan 


BELAJAR  MANDIRI  DI  UT 


419 


United  Kingdom  Open  University  menyelenggarakan  bimbingan  khusus  di- 
tambah  dengan  paket  "Keterampilan  Belajar  Mandiri."^^  Di  samping  mener- 
bitkan  paket  buku  "Belajar  Bagaimana  Belajar  Mandiri,"  Universitas  Ter- 
buka  di  Indonesia  juga  perlu  menyelenggarakan  tutorial  khusus  untuk  inen- 
jelaskan  metoda  belajar  mandiri  pada  awal  kuliah, 

Percobaan-percobaan  yang  dilakukan  membuktikan  bahwa  sekelompok 
mahasiswa  yang  diberi  petunjuk-petunjuk  tentang  cara  belajar  yang  baik  da- 
pat  mengikuti  pelajaran  dengan  lebih  sempurna.  Mereka  dapat  mencapai  hasil 
yang  lebih  memuaskan  daripada  kelompok  mahasiswa  lain  yang  tidak  me- 
nerima  pengetahuan  itu.  Dan  ternyata  dengan  mengikuti  penjelasan  metoda 
belajar  mandiri,  kelompok  mahasiswa  itu  lalu  memiliki  persiapan  yang  cukup 
untuk  menghadapi  pelajaran-pelajaran  di  perguruan  tinggi  dan  mengetahui 
persyaratan  tugas  yang  harus  dipenuhi.  Mereka  mengerti  pula  berbagai 
macam  kesulitan  yang  akan  dihadapi  dan  cara-cara  yang  tepat  untuk  meng- 
atasinya.'^ 


TANTANGAN  BELAJAR  MANDIRI 

Ketidakmampuan  para  mahasiswa  Universitas  Terbuka  untuk  belajar 
mandiri  itu,  bila  ditelaah  lebih  lanjut,  disebabkan  oleh  kebiasaan  cara  belajar 
mereka  di  SMTA.  Para  dosen  yang  ditanyai  dalam  suatu  penelitian  yang  di- 
lakukan oleh  Lembaga  Penyelidikan  Pendidikan  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu 
Pendidikan  Universitas  Padjadjaran  dalam  tahun  1959-1960  mengemukakan 
kelemahan-kelemahan  yang  berikut: 

1.  kurang  cara  berpikir  kritis,  inisiatif  dan  ketelitian; 

2.  tekanan  pada  hafalan  di  luar  kepala,  berpegang  pada  buku  saja  dan  secara 
pasif  menerima  bahan  pelajaran; 

3.  kurang  kesadaran  mengenai  minat  dan  bakat; 

4.  kurang  minat  membaca  buku  yang  dapat  memperluas  pengetahuan; 

5.  kurang  belajar  berkelompok  dan  mendiskusikan  bahan  pelajaran; 

6.  belajar  untuk  mengejar  angka,  ijazah  dan  untuk  ujian. 

Meskipun  penelitian  itu  dilakukan  25  tahun  yang  lalu,  tampaknya  dari 
para  lulusan  SMTA  saat  ini,  dapat  diketahui  bahwa  model  pengajaran  yang 
berlangsung  sampai  sekarang  lebih  menekankan  pemindahan  pengetahuan 
dari  pengajar  kepada  anak  didik.  Atau  dengan  kata  Iain,  perilaku  guru  dalam 
mengajar  tidak  berubah  dalam  25  tahun  terakhir  ini.  Menurut  Waskito,  se- 


'^Drs.  A.  Suryadi,  MA,  op.  cii.,  hal.  20-21. 
'^he  Liang  Gie,  op.  cii.,  hal.  14. 


420 


ANALISA  1985  -5 


seorang  akan  mempenahankan  lingkah  lakunya,  apabila  ia  lahu  bahwa  ling- 
kah  lakunya  itu  adalah  yang  dihargai  atau  diharapkan  oleh  lingkungannya. 
Untuk  tingkah  lakunya  yang  deniikian  ia  memperoleh  penghargaan,  baik  da- 
lam  beniuk  statusnya  maupun  dalam  bentuk  inseniifnya.  Jika  ia  senang  de- 
ngan  penghargaan  itu  maka  ia  akan  mengulang  tingkah  lakunya  lagi,  dar 
lania-lama  lingkah  lakunya  itu  akan  menjadj  pola  perilakunya.  Dengan  pola 
perilakunya  itu  ia  hidup  dan  menempatkan  dirinya  dalam  masyarakat.  De- 
ngan kata  lain.ia  telah  mapan  dengan  perilakunya.'^ 

Sesuai  dengan  perkembangan  waktu,  jumlah  lulusan  SMTA  dari  tahun  k  . 
tahun  makin  meningkat.  Pada  tahun  1982,  jumlah  lulusan  itu  kira-kira  32' 
ribu  orang.  Pada  tahun  1983  meningkat  menjadi  350  ribu  orang.  Pada  tahu; 
1986  diproyeksikan  sebanyak  750  ribu  orang. Sedangkan  daya  tampung 
perguruan  ting^i  nbgeri  dan  swasta  diperkirakan  hanya  100  ribu  orang  tiar 
tahunnya.'^  Oleh  karena  itu  Presiden  Soeharto  sewaktu  meresmikan  pendirian 
Universitas  Terbuka  menyatakan  bahwa  Universitas  Terbuka  merupakan 
jawaban  yang  tepat  untuk  memeratakan  kesempatan  memperoleh  pendidikan 
tinggi  dalam  kondisi  dan  situasi  kehidupan  masyarakat  dewasa  inir^ 

Meskipun  masalah  jumlah  lulusan  SMTA  yang  besar  itu  memang  mena- 
kutkan,  hal  itu  dapat  mengaburkan  fakta  bahwa  apa  yang  sebenarnya  dibu- 
tuhkan  bukan  hanya  pendidikan  yang  lebih  banyak,  tetapi  suatu  pendidikan 
yang  mampu  menyesuaikan  perubahan  yang  sangat  cepai  dengan  tingkai 
akumulasi  pengetahuan.  Tak  cukup  lagi  kini  hanya  berpikir  mengenai  pe- 
merolehan  pengetahuan  sebagai  tujuan  akhir  pendidikan.  Sebaliknya,  lan- 
tangan  yang  muncul  ^dalah  untuk  mengembangkan  suatu  keniampuan  belajar 
terus-menerus,  baik  individual  maupun  masyarakat,  untuk  mempelajari  ber- 
bagai  tanggapan  yang  kreatif  dan  penaksiran  yang  kritis.  Jelas  bahwa  proses 
belajar  itu  tidak  terbatas  pada  anak-anak  atau  yang  buta  huruf.-' 

Jadi  karena  adanya  kcbutuhan  untuk  meningkaikan  daya  tampung  per- 
guruan tinggi,  Universitas  Terbuka  didirikan.  Dengan  deniikian  tuntuian  be- 
lajar mandiri  iiu  menjadi  nyaia,  karena  di  dalam  Universitas  Terbuka  diie- 
rapkan  cara  belajar  mandiri.  Oleh  karena  itu  sebaiknya  calon  mahasiswt 

"Waskiio  Tjipiosnsmiio,  Bvhi'iv/Hi  Snidi  icnianii  ^f<ekii\iios  Mcnmyoi  //;...  -rvo  ^.i^ka;  ;a: 
BP3K.  1978).  h;il  19. 

'"Sanio^o  S.  Hamijoyo,  dikuiip  dari  Drv  A.  Suryadi  MA,  o/».  ai.,  hal.  13. 
"Drs.  A.  Suryadi  MA.  tt/>.  at.,  hal.  1.1. 
^ihal  Sitwi  Htintron,  4  Scpicntbcr  1984. 

^'Lihai  Socdiaimnko.  '•Taniangan  Belajar  uniuk  Abad  Kc-21."  Mannremtn,  h»o.  24,  Tahan 
IV  (Jakarta:  LPPM.  I9H4).  hal.  50. 


BELAJAR  MANDIRI  DI  UT 


421 


Universitas  Terbuka  dipersiapkan  belajar  mandiri  sejak  mereka  duduk  di 
bangku  SMTA.  Inilah  saat  yang  tepat  bagi  guru  untuk  menyesuaikan  gaya 
mengajarnya  guna  lebih  menumbuhkan  peran-serta  anak  didik.  Dalam  proses 
belajar  mengajar  anak  didik  sebaiknya  didorong  untuk  berani  mengambil  ini- 
siatif.  Penyesuaian  diri  guru  dengan  cara  belajar  siswa  secara  aktif  sudah 
sepantasnya  mendapat  penghargaan  dari  pemerintah,  masyarakat  dan  orang 
tua. 

Walaupun  pengelola  Universitas  Terbuka  tidak  dapat  memaksa  guru 
SMTA  untuk  melatih  anak  didiknya  belajar  mandiri,  sistem  belajar  di  Uni- 
versitas Terbuka  tetap  menuntut  mahasiswanya  belajar  mandiri.  Pada  tahun 
ajaran  1985/1986  ini  Universitas  Terbuka  akan  memilih  calon  mahasiswa  yang 
lebih  mampu  menetapkan  pilihan  bidang  studinya.  Upaya  itu  dapat  dilakukan 
dengan  menjadikan  Universitas  Terbuka  sebagai  pilihan  pertama  dan  kedua 
bagi  calon  mahasiswa  yang  melamar  melalui  Sipenmaru.  Setelah  mereka  dapat 
menentukan  pilihannya  sesuai  dengan  minat  dan  kemampuannya,  calon  ma- 
hasiswa Universitas  Terbuka  diharapkan  lebih  bermotivasi.  Dengan  demikian 
mereka  diharapkan  memiliki  semangat  belajar  yang  tidak  mudah  padam,  ka- 
rena  mempunyai  sesuatu  kepentingan  yang  harus  diperjuangkan  dengan  jalan 
belajar  itu. 

Tanpa  kesediaan  mental  itu  para  mahasiswa  pada  umumnya  tidak  dapat 
bertahan  terhadap  berbagai  kesukaran  di  Universitas  Terbuka.  Menurut  The 
Liang  Gie,  sikap  mental  yang  perlu  dimiliki  oleh  setiap  mahasiswa  sekurang- 
kurangnya  meliputi  empat  segi,  yaitu  tujuan  belajar,  minat  terhadap  pela- 
jaran,  kepercayaan  pada  diri  sendiri  dan  keuletan.^^ 

Tujuan  belajar  yang  berkaitan  erat  dengan  cita-cita  di  masa  depan  merupa- 
kan  suatu  pendorong  untuk  belajar  dengan  sungguh-sungguh.  Mahasiswa  yang 
tidak  menyadari  tujuan  belajarnya  memiliki  semangat  belajar  yang  mudah 
padam,  karena  ia  tidak  merasa  mempunyai  suatu  kepentingan  yang  harus  di- 
perjuangkan. 

Minat  terhadap  pelajaran  merupakan  salah  satu  faktor  yang  memungkin- 
kan  mahasiswa  belajar  dengan  penuh  konsentrasi,  dan  menimbulkan  kegem- 
biraan  belajar.  Bila  seorang  mahasiswa  memperbiasakan  cara  belajar  yang 
baik  disertai  sikap  yang  penuh  kegembiraan,  maka  tantangan  kesukuran- 
kesukaran  itu  tidak  akan  terasa  berat  dan  sukar. 

Kepercayaan  pada  diri  sendiri  perlu  sekali  ditumbuhkan  sebagai  salah  satu 
persiapan  mental  untuk  belajar  di  Universitas  Terbuka.  Kepercayaan  itu  dapat 
ditumbuhkan  dan  dikembangkan  dengan  belajar  tekun.  Tidak  ada  mata  pe- 


^^The  Liang  Gie,  op.  cii.,  hal.  9. 


422 


ANALISA  1985  -  5 


lajaran  yang  tidak  dapat  dimengerti  bila  mahasiswa  mau  belajar  dengan  giai 
seiiap  hari.  Mahasiswa  hendaknya  tidak  menggantungkan  diri  kepada  teman 
dalam  usaha  belajarnya.  Laiihan  dan  test  formatif  sebaiknya  dikerjakan  se- 
orang  diri  pula.  Dalam  mengerjakan  test  formatif  itu  sebaiknya  mahasiswa 
mendisiplinkan  diri  tanpa  melihat  kunci  jawabannya  sebelumnya.  Kalau  men- 
jumpai  hal-hal  yang  sulit  dan  tidak  mengerti  sewaktu  membaca  bahan-bahan 
yang  tercetak  (modul),  janganlah  terialu  cepat  bertanya  kepada  orang  lain. 
Berusahalah  sendiri  terlebih  dahulu,  misalnya  dengan  bertekun  di  pcrpusia- 
kaan  menelaah  buku-buku  lainnya.  Bila  semua  hal  itu  dapat  dilaksanakan 
dengan  baik,  maka  kepercayaan  terhadap  kemampuan  diri  sendiri  pasti  akan 
tumbuh. 

Keuletan  membuat  mahasiswa  berani  menghadapi  setiap  kesukaran  dan 
tidak  mudah  putus  asa.  Untuk  memupuk  keuletan  itu  hendaknya  ia  selalu 
menganggap  setiap  persoalan  atau  kesukaran  yang  muncul  sebagai  suaiu  tan- 
tangan  yang  harus  diatasi.  Dengan  memiliki  keuletan  yang  besar,  seorang 
mahasiswa  pasti  akan  berhasil  menyelesaikan  program  belajarnya  di  Univer- 
sitas  Terbuka. 

Agar  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  cara  belajar  mandiri,  mahasiswa 
hendaknya  menyusun  jadwal  kegiatan  belajar  harian.  Bagi  mereka  yang  be- 
kerja  biasanya  waktu  antara  jam  5.00  sampai  7.00  pagi  merupakan  waktu 
yang  terbaik  untuk  belajar  secara  intensif.  Belajar  dengan  penuh  konsenirasi 
selama  satu  jam  misalnya  akan  memberikan  hasil  yang  lebih  banyak  daripada 
belajar  dua  atau  tiga  jam  dengan  pikiran  yang  tidak  maniap.  Bagi  mahasiswa 
yang  telah  berkeluarga  atau  bekerja  sehingga  waktu  belajarnya  sempii.  lebih- 
lebih  kemampuan  konsentrasi  merupakan  .suatu  keharusan  agar  setiap  mcnii 
yang  dipakainya  untuk  belajar  dapat  memberikan  hasil  yang  maksimal. 

Jadwal  kegiatan  belajar  harian  itu  hendaknya  tidak  disusun  muluk-muluk. 
sehingga  dapat  dilaksanakan  secara  teratur  dan  disiplin.  Secara  dcmikian  se- 
orang mahasiswa  dapat  memiliki  kebiasaan  belajar  yang  baik.  Silai  bcrmalas- 
malasan,  keinginan  mcncari  gampangnya  saja.  kcscganan  uniuk  bcrsusah- 
payah  rficmusatkan  pikiran.  kebiasaan  untuk  molamun  dan  gangguan-gang- 
guan  lainnya  scring  menghinggapi  kcbanyakan  mahasiswa.  Gangguan  uu 
hanya  bisa  diatasi  bila  mahasiswa  mcmpunyai  disiplin.  Belajar  setiap  ban 
secara  teraiur  hanya  mungkin  dijalankan  kalau  seorang  mahasiswa  mcmpu 
nyai  disiplin  untuk  mcnaati  jadwal  kegiatan  belajar  hariannya. 


PENUTUP 


Sistcm  bclHia.  mandiri  vang  ditcrapkan  oleh  Univcrsitas  Terbuka  merupa- 
kan suatu  sisicm  belajar  yang  berbeda  dengan  di  SMTA.  Oleh  karena  m. 


BELAJAR  MANDIRI  DI  UT 


423 


mahasiswa  Universitas  Terbuka  masih  perlu  untuk  menyesuaikan  diri  agar 
dapat  belajar  mandiri.  Penyesuaian  diri  itu  perlu  mendapat  dukungan  dari 
berbagai  pihak  yang  berhubungan  dengan  sistem  pendidikan.  Dukungan  itu 
dapat  berasal  dari  guru  SMTA,  dalam  hal  mana  ia  hendaknya  mendorong 
anak  didik  agar  terbiasa  belajar  sendiri. 

Di  samping  itu,  pengelola  Universitas  Terbuka  sendiri  perlu  memperbaiki 
kekurangan-kekurangan  pada  modul,  sehingga  pelajaran  lebih  mudah  di- 
cerna.  Kegiatan  tutorial  belum  dapat  dikurangi  atau  bahkan  ditiadakan,  se- 
belum  sistem  belajar  mandiri  itu  menjadi  kebiasaan  para  mahasiswa.  Jumlah 
tutor  hendaknya  ditambah  agar  perbandingan  antara  tutor  dan  mahasiswa 
menjadi  seimbang.  Dalam  rangka  kegiatan  tutorial  itu,  perlu  dipikirkan  ke- 
mungkinan  penyelenggaraan  tutorial  khusus  pada  awal  kuliah  untuk  menje- 
laskan  metoda  belajar  mandiri.  Sebagai  pedoman  belajar  mandiri,  pengelola 
Universitas  Terbuka  sebaiknya  menerbitkan  buku  mengenai  belajar  bagai- 
mana  belajar  mandiri. 

Akhirnya  perlu  disadari  bahwa  perubahan  ke  arah  sikap  belajar  mandiri 
itu  tetap  harus  berasal  dari  dalam  diri  mahasiswa  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu 
mahasiswa  yang  ingin  berhasil  menyesuaikan  sikap  mentalnya  dengan  cara 
belajar  mandiri  hendaknya  menyadari  tujuan  belajarnya,  mempunyai  minat 
terhadap  pelajaran,  kepercayaan  pada  diri  sendiri  dan  keuletan.  Secara  demi- 
kian,  mahasiswa  Universitas  Terbuka  akan  lebih  mampu  mengatasi  setiap 
kesulitan  dalam  usaha  mengatasi  tantangan  belajar  mandiri. 

Kemampuan  dan  keterampilan  belajar  mandiri,  sebenarnya  bukan  saja 
merupakan  kebutuhan  mahasiswa  Universitas  Terbuka,  tetapi  juga  kebutuhan 
semua  orang;  baik  yang  mengikuti  program  "sekolah  klasikal,"  maupun  yang 
tidak  mengikuti  program-program  pendidikan  yang  formal.  Sebab,  belajar 
yang  sebenarnya,  adalah  belajar  mandiri  dan  seumur  hidup. 


Pendidikan  Luar  Sekolah 
Menyambut  Masyarakat  Belajar 

M.  Bambang  WALGITO* 


Menarik  untuk  dilihat  betapa  akhir-akhir  ini  beberapa  harian  terkemuka, 
baik  harian  ibukota  maupun  daerah,  sibuk  mengisi  lembaran-lembarannya 
dengan  aneka  peristiwa  dan  ulasan  seputar  dunia  pendidikan,  baik  mengenai 
mutu,  jumlah  anak  didik  yang  dihasilkan  oleh  suatu  jenjang  pendidikan,  rin- 
tihan  para  orang  tua  yang  sibuk  mencari  lowongan  kursi  di  jenjang  pendi- 
dikan yang  lebih  tinggi,  maupun  ramalan  tentang  jumlah  pesena  Sipenmaru 
yang  konon  "melejit"  menjadi  satu  juia  jiwa,  dan  sebagainya. 


Menarik  untuk  disimak  betapa  semuanya  itu  merupakan  suatu  musim. 
yang  pada  saat-saat  tertentu  tampak  mengganas,  mengharukan  siapa  pun 
yang  merasa  diri  sebagai  warga  bangsa.  Suatu  musim  yang  sesuai  dengan  iklim 
pemikiran  serta  budaya  kita  akan  mercda  dengan  sendirinya  dengan  meninc- 
galkan  pertanyaan  yang  belum  sempat  terjawab:  u7?<//  ncxi.  Jusiru  pada 
momen-momen  peredaan  inilah  tulisan  ini  disajikan  dengan  harapan  mcnc- 
gelitik  sebagian  besar  warga  bangsa.  Andaikan  pemikiran  ini  ikut  lenggelam 
dalam  arus  peredaan,  masih  ada  harapan.  semoga  apa  yang  disajikan  ini  pa- 
ling lidak  akan  ikut  hidup  bergerak  dalam  kekuaian  besar  manusia,  yakni 
"dunia  bawah  ambang  kesadarannya."  Dunia  semaeam  iiu  peniing  karcna 
akan  memberi  moiivasi  tertentu  pada  saai  menghadapi  krisis.  Karcna,  yang 
terpeniing  adalah  motivasi  pemahaman  kritis  tcrhadap  krisis  yang  icrjadt  di 
lingkungannya  ataupun  yang  dialaminya  sendiri  kelak  kemudian  ban.  Knsjs 
icrscbui  cepat  aiaupun  lambai  akan  lerjadi.  Dalam  menghadapi  laniangan. 
orang  lanias  mengambil  sikap  kritis  dan  dengan  sikap  kritis  icrscbui  akan 
tcrpciik  hasil  uiama,  yakni  kcinainpuan  oniurun  kcnuindiiian  masin^-nwsins: 
individu  dalam  menghadapi  laniangan  hidup  yang  scmakin  komplcks. 


'Siaf  CSIS. 


PENDIDIKAN  LUAR  SEKOLAH 


425 


Sebagai  suatu  irama,  menarik  pula  untuk  dikaji  betapa  "musim  yang 
penuh  hiruk-pikuk"  yang  terjadi  setahun  sekali  ini  semakin  lama  semakin  me- 
libatkan  banyak  orang  muda  Indonesia  yang  bagaikan  "lautan"  bergerak  ke 
Sana  ke  mari  berebut  meloloskan  diri  dari  "lubang-lubang  jarum"  yang  dirasa 
semakin  menyempit.  Paling  tidak  ada  dua  "lubang  jarum"  yang  tampaknya 
saling  bertentangan.  Di  satu  pihak,  bagaikan  "gelombang  samudra"  manusia- 
manusia  muda  usia  berebut  tempat  pendidikan  sebagai  pabrik  ijazah  yang 
--  entah  dari  mitos  mana  dan  siapa  bikin  walahu'alam  ~  diidentikkan  dengan 
jabatan  pegawai  dengan  gaji  enak  dan  hidup  lumayan.  Di  lain  pihak,  muncul 
"lubang  jarum"  kedua,  yakni  lapangan  kerja  ataupun  penciptaan  lapangan 
kerja  yang  memiliki  mekanisme  tersendiri  dengan  aneka  persyaratan  keteram- 
pilan  yang  kiranya  belum  atau  tidak  dibekalkan  pada  hasil  asuhan  sekolah. 
Gerak  meloloskan  diri  dari  dua  "lubang  jarum"  tersebut  memberi  dampak- 
nya  sendiri-sendiri,  karena  baik  bagi  yang  berhasil  lolos  dari  "lubang  jarum" 
pertama  apalagi  yang  gagal  sama-sama  didorong  oleh  kebutuhan  yang  sama 
dengan  dimensi  yang  makin  hari  makin  tampak  menjadi  cuma  satu,  yakni 
"menjadi  pegawai."  Apakah  berdimensi  satu  ini  sudah  membudaya  atau 
belum  dapat  dikaji  dari  keras-lembutnya  "irama  musiman"  yang  terjadi  se- 
tiap  tahun. 


Lebih  menarik  pula  untuk  dibaca  betapa  masyarakat  seolah-olah  menerima 
semuanya  itu  sebagai  suatu  kenyataan  yang  tak  terelakkan,  yang  akhirnya  di- 
terima  sebagai  suatu  kewajaran  tanpa  sempat  bertanya  diri  "wajarkah  se- 
muanya ini?"  "akan  dibawa  kemanakah  manusia-manusia  muda  yang  tidak 
berhasil  lolos  lubang  jarum  pertama  apalagi  kedua?"  "sekiranya  mereka  itu 
dapat  tenang  di  luar  musim  gejolak  tahunan  karena  kuatnya  'tanggul'  (ma- 
nusia  pekerja  atau  produktif  yang  memberi  mereka  makan  dan  tempat 
bernaung)  mungkinkah  mereka  itu  hanya  bergerak  pada  musim  tertentu  saja 
dan  tidak  di  luar  musim  karena  jebolnya  beberapa  'tanggul'  akibat  kelebihan 
beban?"  Pertanyaan-pertanyaan  semacam  ini  tentu  pernah  tersirat  dalam 
benak  setiap  orang. 


Ada  beberapa  usaha  penting  yang  sudah  dan  sedang  dilakukan,  seperti 
akan  disinggung  sekilas  dalam  tulisan  ini,  yang  pada  hakikatnya  tampak  se- 
bagai usaha  memperbesar  Jubang  jarum  yang  telah  ada,  yang  tentunya  diha- 
rapkan  tidak  sekedar  symptomatic  treatment.  Adanya  sekolah-sekolah  "Ter- 
buka"  baik  SLTP,  SLTA,  ataupun  bahkan  Universitas  yang  "Terbuka," 
yang  dengan  bertambahnya  usia  diharapkan  memiliki  mekanisme  kerja  yang 
efektif  dan  mampu  menyalurkan  hasrat  manusia-manusia  muda  tersebut. 
Namun,  dapat  dipertanyakan  apakah  itu  bukan  sekedar,  usaha  memperbesar 
satu  lubang  jarum  saja  yang  akhirnya  akan  membangkitkan  atau  semakin 
menumbuhkan  budaya  berdimensi  satu  seperti  tersebut  di  atas? 


426 


ANALISA  1985  -  5 


Apakah  sekolah  aiaupun  universiias  yang  "lerbuka"  sudah  memiliki  me- 
kanisme  kerja  yang  efekiif  atau  belum  teniu  bukan  icmpamya  disinggung 
dalam  lulisan  ini.  Uniuk  memiliki  sisiemaiika  kerja  yang  baik,  dengan  sendiri- 
nya  dibuiiihkan  vvakiu  dan  pengalaman  uniuk  tidak  sekedar  menjadi  kursus 
lenulis,  sebab  dapai  diduga  bahwa  pcnanganan  disiribusi  dan  evaluasi  pun 
sudah  merupakan  kerja  yang  aduhai  dilihai  dari  kacamata  mereka  yang  liap 
hari  berkecimpung  di  dunia  pendidikan  langsung,  yang  bukan  sekedar  peng- 
aniai  dari  luar;  belum  lagi  masalah  proses  belajar-mengajar  yang  masih  mem- 
buiuhkan  berbagai  pengandaian  uniuk  dapat  efekiif  dan  efisien. 

Ada  beberapa  usaha  menarik  lainnya,  baik  berupa  usaha  konkret,  seperti 
munculnya  BLK  (Balai  Laiihan  Kerja),  lembaga-lembaga  poliieknik  di  ber- 
bagai kota  besar  di  Jawa  dan  Sumatera,  maupun  seruan-seruan  dan  him- 
bauan.  Tak  urung  almarhum  Mendikbud  sendiri  dalam  berbagai  kesempaian 
mengajak  seluruh  masyarakal  uniuk  mengubah  pola  berpikir  yang  terlalu 
mendewakan  perguruan  tinggi,  bahkan  media  massa  pun  diajak  berperan- 
seria  secara  akiif  untuk  mempropagandakan  sekolah-sekolah  kejuruan  baik 
menengah  maupun  tinggi.''  Kesemuanya  ilu  merupakan  usaha  mengubah  laia 
nilai  yang  lerlanjur  membudaya.  Perubahan  yang  diinginkan  ini  pada  haki- 
kamya  merupakan  karya-"raksasa"  yang  tak  mungkin  dibebankan  pada  pe- 
meriniah  ataupun  satii  departemen  (Depdikbud)  apalagi  pada  pundak  seorang 
manusia  kendati  itu  Mendikbud  walaupun  bisa  diawali  lewai  "mului"  saiu 
manusia. 


MENGACA  SEJARAH 

Dalam  sekilas  membolak-balik  sejarah  pendidikan  di  bumi  Nusantara  ini 
sejak  jaman  kolonial  sampai  hari  ini,  icrlihai  jelas  perubahan  pesat  mcngenai 
kuaniitas  dan  kualiias  manusia  Indonesia  yang  sempai  mongcnyam  pendi- 
dikan menengah  dan  linggi.  Jika  di  jaman  kolonial  hanya  beberapa  jicliniir 
manusia  Indonesia,  baik  pribumi  maupun  keiuninan  asinp,  dipcrkcnankan 
mcngcnyam  pendidikan  linggi  di  Stovia  aiaupun  Sokoiah  l  incjii  I  cknik  Ban- 
dung (antara  lain  Ir.  Sockarno.  Proklaniaior  dan  Prcsidon  Tonama  Rl).  maka 
jumlah  terscbui  sudah  mcniiigkai  lajani  dalam  kurun  saiii  gcncrasi. 

Di  kala  manusia  icrdidik  masih  merupakan  '"makhhik  iangka."  iclah  mm 
huh  dalam  lubuh  masyarakal  sendiri  gcrakan  pendidikan  yang  dapat  dibilanv- 
Pcndidikan  Luar  Sekolah.  Kocil  mungkin  pcran  dan  jumlahnva  iika  diliha: 
dari  ruang  lingkup  nasional  dan  kiranya  juga  pcrlu  pcnclitian  mchias  dan  men 
dalam  icniang  jumlah  dan  siapa-siapa  yang  merupakan  ha^il  rrnggodokan 


'iJhat  Tajiik  Harian  Stum  Homr"".  Mei 


PENDIDIKAN  LUAR  SEKOLAH 


427 


lembaga-lembaga  semacam  itu.  Yang  jelas  mereka  itu  memang  ada,  kjjndaii 
dianggap  kecil  dan  dipandang  sebelah  mata.  Begitu  tidak  berarti  lampaknya 
sampai-sampai  eksistensinya  tidak  ikut  terekam  apalagi  diatur  dalam  Undang- 
Undang  No.  4  tahun  1950  tentang  Dasar-dasar  Pendidikan  dan  Pengajaian  di 
sekolah  yang  masih  berlaku  sampai  hari  ini.  Betapapun,  mereka  leiap  ada 
bahkan  tumbuh  subur  terlebih  akhir-akhir  ini.  Suatu  angin  segar  telah  bcriiup 
kendati  belum  membuahkan  perubahan  arus  bagi  "lautan"  manusia  niuda 
yang  tampak  bergolak  hanya  di  musim  tertentu  saja. 

Lembaga-lembaga  kecil  yang  sering  dipandang  sebelah  mata  ini  akhirnya 
sempat  terekam  oleh  para  wakil  rakyat  dan  dicetuskan  dalam  Tap  MPR  No. 
IV/MPR/I978  tentang  GBHN  dan  yang  kemudian  secara  lebih  jelas  lagi  ler- 
ungkap  dalam  Tap  MPR  No.  lI/MPR/1983  juga  tentang  GBHN  dalam  Bab 
Pendidikan.  Jika  dalam  Tap  No.  IV/MPR/1978  kita  jumpai  formulas!:  "Pen- 
didikan juga  menjangkau  program-program  luar  sekolah,  yaitu  pendidikan 
yang  bersifat  kemasyarakatan  dalam  Tap  MPR  No.  II/MPR/1983  kita 
baca:  "Pendidikan  luar  sekolah,  yaitu  pendidikan  yang  bersifat  kemasyara- 
katan ....",  maka  kelihatan  ada  suatu  perubahan  sikap  dalam  masyarakat  itu 
sendiri.  Formulasi  tersebul  memang  dapat  dibilang  merupakan  suatu  momen- 
momen  opname  yang  tentu  harus  dibaca  pula  apa  yang  tersirat  di  dalamnya. 
Membaca  yang  tersirat  umumnya  lebih  menarik  apalagi  kalau  disertai  se- 
cercah  harapan  semoga  dalam  Tap  berikut  terungkap  formulasi  yang  lebih 
jelas  dan  merangsang. 

I  ^  Harapan  tak  akan  kunjung  tiba  apabila  pernyataan  yang  tersurat  dan  ter- 
sirat dalam  Tap  MPR  tadi  hanya  berhenti  menjadi  kumpulan  aksara  yang 
mati.  Apa  yang  direkam  di  situ  bukanlah  "benda  mati"  namun  "benda 
hidup"  yang  dalam  sejarah  pendidikan  di  Indonesia  terbukti  merupakan 
"benda  tahan  bantingan,"  benda  yang  memiliki  daya  hidup  tinggi.  Satu  hal 
yang  jelas  bahwa  benda  tahan  bantingan  tersebut  bukan  "anak  haram"  ken- 
dati bukan  "anak  emas"  dan  memang  tidak  perlu  menjadi  anak  emas  sebab 
akan  berada  di  luar  jalur  dan  proporsi  yang  wajar  sehingga  mungkin  akan 
mengurangi  daya  hidupnya  yang  tinggi. 

Daya  hidup  tinggi  itu  dimungkinkan  karena  lembaga-lembaga  PLSM  atau 
yang  sekarang  lebih  dikenal  dengan  nama  Diklusemas  (Pendidikan  Liiar  Seko- 
lah yang  diselenggarakan  Masyarakat)  berakar  kuat  pada  masyarakat,  ma- 
syarakat yang  sadar  akan  kebutuhannya,  masyarakat  yang  haus  akan  kema- 
juan.  Dan  program  latihan  dan  pendidikan  yang  sederhana,  terlihat  adanya 
iatihan  berpikir  yang  membuat  manusia  berusaha  membebaskan  diri  dari  se- 
gala  himpitan  dan  ketergantungan.  Di  sini  terlihat  betapa  manusia  berusaha 
keras  membantu  dirmya  sendiri  mendada  masa  depan.  Masa  depan  bukan  se- 
kedar  diartikan  sebagai  lapangan  kerja,  tetapi  lebih  luas  lagi  dan  luhur,  yakni 
pertumbuhan  manusia  dari  yang  sadar  akan  kekurangannya  menjadi  manusia 


428 


ANALISA  1985  -  5 


yang  memiliki  keterampilan  dan  ilmu.  Dalam  hal  ini  daya  kreativiias  manusia 
tergugah. 

Kreativitas  merupakan  istilah  yang  agaknya  terlalu  banyak  di  "dengang- 
dengungkan"  sedemikian  rupa  sehingga  lampak  bcgitu  luhur  hingga  seolah 
jauh  dari  jangkauan  manusia  biasa.  Dari  apa  yang  terjadi  dalam  gerak  pen- 
didikan  luar  sekolah  ini  terlihai  betapa  ada  sebagian  warga  masyarakai  yang 
tergerak  untuk  secara  ethis  turut  serta  mencerdaskan  atau  meningkatkan 
bakat  anggota  masyarakat  lainnya  sampai  titik  optimal  sesuai  dengan  harkai 
dan  hakikat  masing-masing  individu.  Gerak  mereka  itu  mungkin  kecil  dan 
bisa  jadi  sederhana.  Tetapi  bukankah  perkembangan-perkembangan  pesat 
seringkali  berawal  dari  yang  kecil?^  Bukan  hal  yang  aneh  bahwa  beberapa 
"warga  belajar"  (sebutan  yang  dalam  pendidikan  formal  berarti  murid) 
bahkan  pula  pengasuh  Diklusemas  atau  PLSM  merupakan  otodidak  yang  se- 
benarnya  kelewat  sayang  apabila  dilewatkan  begitu  saja.  Seperti  pernah  di- 
sinyalir  oleh  Bachtiar  W.  Rifai-'  banyak  otodidak  yang  "kelewai  ulet"  yang 
belum  dimanfaatkan  sepenuhnya  oleh  dunia  pendidikan  formal.  Teniu  amai 
disayangkan  apabila  sinyalemen  tersebut  benar.  Memang  dibuiuhkan  kejelian 
tersendiri  untuk  menangkap  mereka,  belum  lagi  masalah  fleksibilitas  birokrasi 
dan  tolok  ukur  persyaratan  yang  berlaku.  Seandainya  banyak  dari  mereka 
dapat  "ditangkap"  barangkali  hal  ini  akan  memberi  gambaran  tersendiri 
dalam  persepsi  kaum  muda  bahwa  ada  alternatif  lain  untuk  menjadi  sukses, 
pandai,  ataupun  berhasil.  Jadi  bukan  sekedar  lewat  satu  jalur  yang  diperebui- 
kan  seperti  sekarang  ini. 


MENUJU  MASYARAKAT  BELAJAR 

Kendati  mungkin  tidak  dapat  diterima  sepenuhnya  ide-idc  revolusioner 
dari  beberapa  innovator  terkemuka  karena  kondisi  dan  situasi  sosial  kiia 
mungkin  berlainan,  namun  ada  baiknya  disimak  sejcnak  beberapa  buah  pc- 
mikiran  Ivan  Illich  yang  mcnggclitik  hati  sanubari  siapa  pun  yang  mcmbaca- 
nya.  Dalam  bukunya  yang  menarik  seperti  "Deschooling  Society"  ataupun 
dalam  artikcl-arlikclnya  misalnya  "Alternative  to  schooling"  dcncan  icgas 
dikatakan:  "In  order  to  see  clearly  the  allcrnaiivcs  \vc  lace.  \u'  must  dis- 
tinguish education  from  schooling  ...."'*  Di  sini  lampak  ia  mcnghimbau  ma- 

^Slamci  Snirlsno.  "Univcrsitns  Tcrbiika  Kondisi  Awal  Bagi  Masyaiakai  IkUjar."  Sua<v 
Karya,  14  Fcbruari  1984. 

'Lihai,  Suura  Kmya.  8  Mci  1984. 

<Ivan  Illich  -The  Allcrnaiivc  lo  Schooling"  dalam  John  Mar.in  Rich,  h^ov^non.  ,n  Eriurr- 
,inn  Rcfnrmcr.  ,nul  Then  Cnn,-^  (UoMon.  I  ondon.  Svdncv.  Toronto:  Allvn  and  Bacon.  Inc  2nd 
ctJition.  1978).  hal.  142  1^1;  lihn.  \uv.^  han  Illich.  l)cyxhoohnf  .W/pn  (London:  Galdct  « 
Boyars,  1974). 


PENDIDIKAN  LUAR  SEKOLAH 


429 


syarakatnya  untuk  melepaskan  anggapan  bahwa  apa  yang  tidak  diberikan 
lewat  sekolah  seolah-olah  tidak  bermutu,  seolah  hanya  sekolahanlah  yang 
mampu  memberi  bekal  bermutu  bagi  para  remaja  dalam  memasuki  kedewa- 
saannya  dalain  masyarakat.  Lagipula,  dengan  gaya  menggelitik  dikatakannya: 
"learning  about  the  world  is  more  valuable  than  learning /rom  the  world. 

Tentulah  bukan  dimaksudkan  di  sini  untuk  ramai-ramai  membubarkan 
sekolah,"  sebab  pendidikan  formal  dan  umum  memang  mutlak  diperlukan, 
bahkan  eksistensi  pendidikan  tinggi  mutlak  tidak  dapat  ditawar  lagi.  Bahwa 
kurikulum  perlu  diperbaharui  untiik  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  per- 
kembangan  jaman,  semua  orang  sudah  maklum  dan  memang  sedang  terus- 
menerus  dilakukan  oleh  mereka  yang  berwenang,  dalam  hal  ini  Depdikbud 
dengan  segala  aparatnya.  Tidak  dapat  disangkal  lagi  bahwa  dalam  situasi  se- 
perti  sekarang  ini  negara  dan  masyarakat  amat  membutuhkan  suatu  Elite  In- 
telektual  yang  diharapkan  mampu  dilahirkan  oleh  aneka  pendidikan  tinggi  di 
negara  kita.  Suatu  kelompok  Elite  Intelektual  dalam  arti  yang  baik  seperti 
baru-baru  ini  diutarakan  J.  Drost,  seorang  pendidik  dan  pengamat  masalah 
sosial-budaya,  "...  mustahil  suatu  negara  dapat  maju  pesat  tanpa  dukungan 
kelompok  Elite  Intelektual.  Kelompok  ini  tentu  diharapkan  untuk  tidak 
bercita-cita  menjadi  pegawai,  apalagi  pegawai  negeri,  namun  pemikir,  politisi, 
pencipta  lapangan  kerja  dan  sebagainya,  yang  penuh  harapan  luhur. 

Harapan  luhur  tersebut  untuk  masa  sekarang  mungkin  dirasa  terlalu  tinggi 
kendati  bukan  kemustahilan.  Bukan  barang  yang  aneh  sekiranya  para  penge- 
lola,  pengasuh,  maupun  pengajar  pendidikan  tinggi  swasta  dituntut  kreativitas 
tinggi  untuk  survive  dan  kalau  dapat  unggul  dari  yang  lain.  Hal  ini  hanya  akan 
dapat  diraih  apabila  mereka  mampu,  jeli,  dan  pandai  dalam  memainkan  peran 
"mengikuti  panutan"  di  satu  pihak  dan  "mencari"  panutan  di  lain  pihak. 
Yang  dimaksud  dengan  "mengikuti"  di  sini  adalah  menuruti  dan  mencontoh 
standar  yang  berlaku  atau  mengaca  pada  perguruan  tinggi  negeri  yang  harus 
dijadikan  panutan,  sedangkan  "mencari"  berarti  "belajar"  dari  apa  yang 
biasa  diberikan  oleh  mereka  yang  terbaik  dalam  lingkup  nasional,  regional, 
maupun  dunia  internasional  dengan  harapan  bahwa  produk  mereka  dapat 
"laku"  dengan  mudah  di  masyarakat.  "Laku"  di  sini  bisa  diartikan  "gam- 
pang  memperoleh  pekerjaan."  Pada  akhirnya,  masyarakat  itu  sendirilah  yang 
menilai  mana  yang  baik  dan  mana  yang  kurang.  Karena  masalah  ini  merupa- 
kan  masalah  peka  yang  menyangkut  hidup  matinya  institut  dan  secara  lang- 
sung  mempengaruhi  "periuk  nasi"  para  pengelola,  karyawan  edukatif  dan 
am-lain,  maka  dengan  sendirinya  mereka  terpaksa  menjadi  mahir,  ulet  berkat 
godokan"  alam. 


^Ibid.,  hal.  144. 

^Lihat  Surabaya  Post,  24  Mei  1985. 


430 


ANALISA  1985  -  5 


Ada  berbagai  himbauan  untuk  segera  mendirikan  banyak  sekolah  keju- 
ruan.  Prof.  Andi  Hakim  Nasuiion,  misalnya,  bahkan  menycrukan  supaya  kiia 
berhenti  omong  tetapi  langsung  berbuat  sesuaiu,  supaya  budaya  omong  segera 
dihapuskan.^  Ajakan  ini  yang  lebih  banyak  diserukan  bagi  jajaran  Depdikbud 
sendiri  kiranya  lerlalu  sayang  kalau  dilewaikan  begitu  saja.  Semoga  dan  leniu 
amai  dinanlikan  oleh  seluruh  masyarakai. 

Berbagai  ajakan  yang  disinggung  di  alas  pada  akhirnya  harus  bermuara 
pada  masyarakai  iiu  sendiri.  Masyarakai  yang  dimaksudkan  di  sini  bukan 
masyarakai  muda  yang  lebih  banyak  disoroi  selaku  pelaku  uiama  dalam 
drama  besar  yang  berkiprah  di  musim  khusus  ini,  namun  seluruh  masyarakai 
perlu  belajar,  bukan  sekedar  belajar  dari  pengalaman  namun  belajar  teniang 
realiia  konkrel  yang  ada.  Mumpung  peringatan  "Hardiknas"  bahkan 
"Harkimas"  belum  lama  lewal  dan  masih  dapai  diiimba  hikmah  karena 
"gema"-nya  lentulah  masih  bersisa.  Dengan  "mengaca  sejarah"  seperii  di- 
singgung di  alas,  masyarakai  perlu  belajar  bahwa  dia  mampu  berbuai  sesuaiu 
uniuk  dirinya,  dan  lidak  menanii  uluran  orang  lain,  dalam  hal  ini  pemeriniah 
atau  Depdikbud.  Seorang  montir  jalanan  yang  lerbuka  haii  dan  sadar  akan 
kemampuannya  dapal  mengambil  beberapa  pemuda  untuk  dididik  menjadi 
"asisien"-nya  yang  nanli  akan  mampu  meringankan  "cucuran  keringai"-nya 
namun  yang  sekaligus  mampu  memperiebal  "kocek"-nya.  Sudah  barang 
leniu  periama-iama  mereka  ini  harus  dianggap  bukan  sebagai  saingan  atau 
calon  saingan  yang  akan  menguruskan  koceknya,  sebab  membuai  oranc  men- 
jadi saingan  aiau  kawan/rekan  memang  ada  ilmunya.  Ilmu  iiu  lak  lain  hanya- 
lah  "keierbukaan  dan  kelulusan."  Beiapapun  orang  lidak  akan  membunuh 
orang  yang  lulus  yang  lelah  membesarkannya  dengan  tulus.  Pencanekatan 
asisien  sering  oleh  para  cerdik-pandai  diberi  istilah  ilmiah  sepeni  "career 
education"  atau  "pendidikan  magang"  seperti  pernah  diloniarkan  dalam 
berbagai  ariikel  dan  lulisan  di  beberapa  harian  dan  majalah. 


MASYARAKAT  BELAJAR 

Masyarakai  pcrhi  belajar  icniang  dirinya  dan  sininsi  yang  longah  dihaJapi 
Mcnghadapi  Icdakan  h.lusan  SO.  SLTP  dan  SI  1  A  Kcjuruan  aiaupun  Umum. 
bclum  lagi  lulusan  pcrp.u.uan  liM^gi  bahkan  ji.ga  yang  puius  sekolah  vang 
"bcrlomba  dengan  scr.ala  akal  nniuk  dapal  lolos  dari  dua  lubang  latum 
tcrscbui  di  aias.  masvarakai  sccara  kcscluruhan  pcrlu  belajar.  C  cpat  atau  lam- 
bat  okan  scmaki.t  ihsadan  bukan  sckcdar  ,/,Ar/<;/;m  bahwa  jvnnlah  mcrcka 
vang  lidak  dapai  diiampiutg  akan  scmakin  mdampaui  nnnlah  mcrcka  yang 
bcrhasil  ditampung.  bchnn  lagi  Vnt;uignva  lapangan  kcrja. 


'LIhai.  harian  Siiw  //.".'/'.'".      Mci  1985. 


PENDIDIKAN  LUAR  SEKOLAH 


431 


Masyarakat  yang  menyadari  situasi  semacam  itu  dan  berusaha  sendiri 
mengatasi  masalah  mereka  merupakan  masyarakat  be/ajar  yang  baik.  Mereka 
akan  belajar  betapa  lama  menunggu  uluran  pihak  lain  sebab  semuanya  itu 
bukannya  tanpa  pro^ek  dengan  DIP-nya  segala.  Menunggu  turunnya  proyek 
akan  sama  dengan  membiarkan  bagian  dari  dirinya  terbenam  dalam  "neraka 
frustrasi"  yang  dapat  berakibat  macam-macam.  Peikembangan  PLSM  atau 
Diklusemas  pada  situasi  seperti  sekarang  ini  merupakan  keharusan  yang  tidak 
dapat  ditawar  lagi  sebab  hal  ini  merupakan  usaha  masyarakat  yang  ingin  me- 
nolong  dirinya  sendiri.  Di  samping  lembaga  yang  sudah  ada  dan  yang  diha- 
rapkan  tumbuh  subur  ini,  tentunya  diharapkan  muncul  pula  lembaga-lembaga 
sejenis  yang  diawali  dari  tawaran  para  cerdik  cendekia  atau  para  ahli  di  bi- 
dangnya  masing-masing,  yang  dengan  sendirinya  berdedikasi  serta  memiliki 
jiwa  entrepreneurs/lip  yang  lumayan.  Uluran  langan  semacam  itu  apabila  di- 
tangkap  oleh  para  "tokoh"  masyarakat  yang  merasa  terlibat  dan  ikut  me- 
miliki "hitam-putihnya"  bangsa  ini  akan  menyuburkan  "ladang-ladang" 
baru  di  tengah-tengah  gejolak  masyarakat  luas. 

Makhluk  kuno  yang  sebenarnya  sudah  tumbuh  sejak  jaman  kolonial  dan 
terbukti  memiliki  daya  hidup  tinggi  dapat  diharapkan  menjadi  salah  satu  al- 
ternatif  di  samping  pendidikan  formal  umum  dan  kejuruan.  Dengan  muncul- 
nya  lembaga-lembaga  tersebut  kendati  mungkin  tidak  begiiu  besar  di  sana- 
sini,  paling  tidak  ada  2  keuntungan  yang  dapat  diraih:  (a)  masyarakat  terbina 
menjadi  warga  be/ajar,  dan  (b)  masyarakat  tidak  kehilangan  daya  pikir  kritis 
yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  mereka  ataupun  lingkungan 
mereka  sendiri. 


Memang  ada  kemungkinan  mereka  itu  pertama-tama  muncul  sebagai 
suatu  ihstitusi  komersial  yang  tidak  memiliki  sasaran  edukatif  yang  jelas  dan 
mapan.  Kendati  ada  badan  resmi  dengan  falsafah  ////  wwi  hondayani  bertugas 
tidak  hanya  mengatur  izin  serta  lalu-lintas  pemunculan  lembaga-lembaga 
semacam  itu  di  masyarakat  dan  membinanya,  namun  menghadapi  situasi  se- 
macam itu  daya  pikir  kritis  masyarakat  pelan-pelan  terbina.  Di  sini  berlaku 
komunikasi  dua  arah  di  mana  masyarakat  secara  kritis  didorong  oleh  ke- 
butuhan  bersama  akan  pengetahuan  dan  keterampilan  akan  menilai  sendiri 
mana  yang  bermanfaat  dan  mana  yang  tidak.  Lembaga  yang  tidak  mampu 
menyediakan  kebutuhan  konkret  tersebut  akan  tidak  laku  dengan  sendirinya. 
Para  pengasuh  dan  pengelola  pun  akan  terpaksa  belajar  dari  keadaan  konkret 
masyarakatnya.  Dengan  didorong  kebutuhan  untuk  survive,  mereka  akan  be- 
lajar untuk  menjadi  "yang  laku"  di  masyarakat,  belajar  mencari  "nilai  lebih" 
yang  membuat  mereka  tampak  unggul  dibandingkan  dengan  yang  lain. 

Fleksibilitas  "kurikulum"  Diklusemas  sebenarnya  merupakan  keunggulan 
tersendiri  yang  lebih  menguntungkan  dibandingkan  dengan  kurikulum  pen- 


432 


ANALISA  1985  -  5 


didikan  formal.  Bertolak  dari  realita  konkrei  mereka  berusaha  menyediakan 
hal-hal  riil  dan  konkret  yang  amat  diperlukan.  Dalam  hal  ini  "kurang  laku- 
nya"  pendidikan  formal  kejuruan  yang  kini  diharapkan  kembali  digalakkan 
agar  laku,  merupakan  pelajaran  yang  baik  karena  inpui-inpui  masyarakai 
lidak  tersalurkan.  Mereka  dididik  seolah-olah  untuk  menerima  saja  apa  yan^ 
disajikan  tanpa  diajak  turut  serta  mencari  apa  yang  terbaik  bagi  mereka  sen- 
diri.  Hubungan  yang  menonjol  dalam  dunia  Diklusemas  bukanlah  hubungan 
antar  guru  dan  murid,  namun  lebih  antar  sesama  warga  belajar  yang  sama- 
sama  bertekad  dalam  kebersamaan  men-"dada"  hari  esok  yang  cerah.  Bukan 
barang  tabu  bila  dalam  kebersamaan  ini  ikul  tertimba  pula  kenikmaian  spi- 
ritual dan  material.  Bersama  sebagai  warga  belajar  mereka  terbiasa  hidup 
dalam  situasi  non-formal  yang  tidak  terlalu  kaku.  Peningkatan  karir  aiau 
usaha  bukanlah  barang  tabu  dalam  situasi  yang  tidak  kaku  ini. 

"Kecerahan"  hari  esok  yang  digambarkan  di  atas  akan  kembali  menjadi 
"gelap,"  apabila  program  konsolidasi  yang  dicanangkan  HP-PLSM  (Him- 
punan  Penyelenggara  Pendidikan  Luar  Sekolah  oleh  Masyarakai)  tidak  ber- 
jalan  lancar.  Sebagai  satu-satunya  organisasi  sosial-kultural  di  bidang  pendi- 
dikan luar  sekolah  yang  menjadi  partner  pemerintah,  HP-PLSM  yang  baru 
didirikan  pada  tanggal  31  Agustus  1982  perlu  terus-menerus  mengkonsolidasi 
diri  agar  dapat  dipertegas  lagi  identitas  diri  di  tengah  masyarakat  belajar,  se- 
hingga  masyarakat  itu  sendiri  akan  tertolong  apabila  pintu  sekolah  sudah  ter- 
tutup  bagi  mereka.  Konsolidasi  yang  bertahap,  sisiemaiis  dan  berkesinam- 
bungan  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Drs.  Setiadi  Kartohadikusumo^  meru- 
pakan pembenahan  dan  peningkatan  baik  perangkat  lunak  (landasan  hukum. 
landasan  kerja,  pola  pembinaan  dan  pengembangan  organisasi  PLSM)  mau- 
pun  perangkat  keras  (organisasi  dan  tata  kerja,  program  kerja  jangka  pendek/ 
menengah/panjang,  personalia,  modal  kerja,  administrasi  pendidikan  dan 
Iain-lain),  di  tingkat  pusat  maupun  daerah. 

Mengaca  hiruk-pikuk  musiman  yang  merupakan  masalah  seluruh  masya- 
rakat, peran-serta  PLSM  atau  Diklusemas  yang  tcrus-mcnerus  mengkonso- 
lidasi'diri  itu  diharapkan  mampu  mengubah  nilai-nilai  masyarakat  schmgga 
mereka  tidak  lagi  mcngarah  ke  bcrdimensi  yang  cuma  saiu,  yakni  bcrcbut 
ijazah  yang  diidcntikkan  dcngan  menjadi  pcgawai.  apalagi  i>cgavKai  ncgcn 
scmata. 


Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia 

dan  Peranan  Perancis: 
Pendekatan  Pendidikan* 

C.P.F.  LUHULIMA 


Negara-negara  sedang  berkembang  umumnya  menyadari  bahwa  pem- 
bangunan  nasional  tidak  hanya  tergantung  pada  sumber  daya  alam  dan  ke- 
majuan  teknologi,  tetapi  terlebih-lebih  pada  pengembangan  sumber  daya 
manusia  dan  organisasi  serta  manajemen  kegiatan  mereka  secara  tepat. 

H  Bagi  negara  yang  padat  penduduk  seperti  Indonesia,  sumber  daya  manusia 
memiliki  dua  ciri  yang  jelas:  dalam  pengertian  yang  paling  luas  ia  berarti 
spektrum  penduduk  secara  menyeluruh,  yakni  strukturnya,  tingkat  kenaikan- 
nya,  distribusinya,  pendidikan,  ketenagakerjaan,  kesejahteraan,  dan  Iain-lain. 
Dalam  pengertian  yang  lebih  sempit  ia  berarti  keseluruhan  proses  peningkatan 
keterampilan,  pengetahuan  dan  kemampuan  mereka  dalam  usaha  terus- 
menerus  untuk  mempercepat  kemajuan. 


STRUKTUR  SUMBER  DAYA  MANUSIA  INDONESIA 


Untuk  memahami  masalah  yang  dihadapi  Indonesia  dalam  usaha  pengem- 
bangan sumber  daya  manusianya,  sebaiknya  ditunjuk  beberapa  parameter 
kependudukan.  Dewasa  ini  penduduk  Indonesia  berjumlah  sekitar  160  juta 
dan  diperkirakan  akan  meningkat  menjadi  210  juta  menjelang  tahun  2000. 
Penduduk  wanita  terdiri  dari  separuh  jumlah  penduduk  Indonesia  (50,29%). 

'Terjemahan  makalah  C.P.F.  Luhulima,  "Human  Resources  Development  and  France's 
Role:  The  Educational  Approach,"  yang  disampaikan  pada  Konperensi  Indonesia-Perancis  Ke- 
^ma,  yang  diselenggarakan  oleh  Centre  for  Strategic  and  International  Studies  (Jakarta)  dan 
Kementer.an  Luar  Negeri  Perancis  di  Paris,  22-24  April  1985.  Diterjemahkan  oleh  Redaksi 
LIPI        Luhuhma  adalah  Ahli  Peneliti  Utama,  Lembaga  Riset  Kebudayaan  Nasional  (LRKN) 


434 


ANALISA  1985  -  5 


Distribusi  penduduk  antara  Jawa  dan  pulau-pulau  lainnya  masih  sangat  tidak 
berimbang.  Hampir  100  juia  penduduk  bermukim  di  Jawa  yang  merupakan 
pulau  lerkecil  dari  kelima  pulau  uiama.  Dua  usaha  uiama  yang  sedang  dila- 
kukan  secara  bersamaan  untuk  membendung  penumbuhan  penduduk  di 
Pulau  Jawa  adalah  keluarga  berencana  dan  iransmigrasi. 

Angkatan  kerja  Indonesia  terdiri  alas  mereka  yang  berumur  antara  10  dan 
64  tahun  yang  dianggap  umur  bekerja.  Tenaga  kerja  Indonesia  dewasa  ini  ber- 
jumlah  63  juta  yang  diproyeksfkan  akan  berjumlah  90  juia  dalam  lahun  2000. 
Mutu  tenaga  kerja  umumnya  adalah  masih  rendah  sebagaimana  dicerminkan 
dengan  rendahnya  angka-angka  produktivitas.  Sebagian  besar  tenaga  kerja 
Indonesia  giat  di  daerah-daerah  pedesaan  dan  tidak  terampil.  Tenaga  kerja 
Indonesia  yang  setengah  terlatih,  yang  terlatih  dan  terutama  yang  sangat  ler- 
latih  masih  sangat  terbatas  dan  berbagai  usaha  sedang  dilakukan  untuk  mem- 
perkecil  jurang  perbedaan. 

Masalah  utama  dalam  pasar  tenaga  kerja  Indonesia  adalah  pengangguran. 
Pada  1983  pasar  tenaga  kerja  hanya  mampu  menyerap  sekitar  55  juta  tenaga 
kerja  yang  berarti  bahwa  hampir  8  juta  rakyat  Indonesia  menganggur.  Pada 
1988,  menurut  tingkat  pertumbuhan  penduduknya,  angkatan  kerja  diperkira- 
kan  mencapai  72,7  juta,  se'dangkan  kesempatan  kerja  hanya  beriumbuh  2,1% 
yang  berarti  bahwa  tenaga  penganggur  Indonesia  akan  berjumlah  lebih  dari 
11  juta.  Dilihat  dari  angkatan  kerja  yang  baru,  selama  Rencana  Pembangunan 
Lima  Tahun  Keempat  (1984-1989)  harus  diciptakan  9,3  juta  kesempaia; 
kerja. 

Selain  daripada  masalah  pengangguran  terbuka,  masalah  kekurancan 
pekerjaan  (under-employment)  juga  sama-sama  mengganggu  para  perencana 
kebijakan  Indonesia.  Di  daerah-daerah  pedesaan,  terutama  di  Jawa  di  mana 
tenaga-tenaga  kerja  yang  baru  dalam  bidang  pertanian  meningkat  secara  eks- 
ponensial  sedangkan  ketersediaan  tanah  menurun,  kiia  dihadapkan  dengan 
masalah  kekurangan  pekerjaan,  yakni  orang-orang  yang  ingin  bekerja  teiapi 
tcrhambai  oleh  makin  menurunnya  kesempatan  kerja.  Suaiu  situasi  yang  be; 
bcda  lerjadi  di  scklor  pcmerintah  dan  swasta.  Di  sini  masalahnya  adalah  ke- 
kurangan pekerjaan  secara  lersclubung.  Pekerjaan  yang  harus  dilakukan 
banyak  sckali,  leiapi  akibat  kelangkaan  ketorampilan  dan  kctidakcfisicnan. 
banyak  di  antara  mereka  hanya  scicngah  bekerja  schingga  sctengah-produkitf. 
Scbagai  salah  satu  akibainva.  lingkat  pcndapatan  Indonesia  adalah  Icbih  ren- 
dah daripada  di  ncgara-negara  ASKAN  lainnya.  GNP  Indonesia  |>cr  kapua 
pada  1982  berjumlah  US$  550,  dihandingkan  dengan  US$  1.840  untuk  N5a- 
laysia,  US$  820  untuk  Pilipinn.  US$  5.900  untuk  Singapura,  dan  US$  800  un- 
tuk Muangthai. 

Olch  karcnmivn  ocrluasan  kesempatan  kerja  produktif  mcnjadi  salah  satu 


PENGEMBANGAN  SUMBER  DAYA  MANUSIA 


435 


sasaran  utama  kebijakan  pembangunan  nasional.  Dan  kesempatan  kerja 
mengandung  dua  aspek  penting:  (1)  pemanfaatan  angkatan  kerja  secara  pro- 
duktif  dalam  sektor-sektor  yang  berkembang  dalam  perekonomian;  dan 
(2)  peningkatan  produktivitas  yang  disertai  dengan  gaji/upah  yang  sesuai, 
baik  dalam  bidang  kegiatan  tradisional  dan  baru.  Peningkatan  produktivitas 
ini  adalah  sangat  mendasar  bagi  kenaikan  pendapatan  riil  dari  tenaga  kerja. 

Sehubungan  dengan  hal  yang  dikemukakan  dibahas  struktur  dan  pola  pen- 
didikan  dan  latihan  merupakan  unsur-unsur  kebijakan  nasional  yang  amat 
penting  yang  ditujukan  pada  perluasan  kesempatan  kerja  dan  peningkatan 
produktivitas  angkatan  kerja. 

Jadi  tugas  kami  yang  paling  penting  di  Indonesia  adalah  perlunya  har- 
monisasi  ketiga  unsur  kebijakan  nasional  saling  berkaitan  dalam  pengem- 
bangan  sumber  daya  manusia:  perencanaan  pendidikan,  perencanaan  tenaga 
kerja,  dan  perencanaan  pengembangan.  Setiap  komponen  ini  dalam  dirinya 
sangat  rumit,  sehingga  perlu  dikelola  secara  harmonis. 


PROGRAM  PENGEMBANGAN  SUMBER  DAYA  MANUSIA 

1^  Berdasarkan  proyeksi  struktur  industri  modern  dan  tradisional  dan  per- 
luasan kesempatan  kerja  yang  sepadan,  bagan  berikut  ini  menunjukkan  pe- 
mikiran  dasar  tentang  hubungan  antara  struktur  pendidikan  dan  latihan  dan 
angkatan  kerja  di  Indonesia  (lihat  Bagan). 

I 

~  Uraian  berikut  ini  terbatas  pada  dua  unsur,  yakni  perencanaan  pendidikan 
dan  perencanaan  tenaga  kerja.  Penulis  tidak  bermaksud  untuk  membahas  se- 
cara mendalam  kedua  unsur  bagi  seluruh  angkatan  kerja,  juga  tidak  untuk 
memadukan  tujuan-tujuan  tersebut  dan  arah  untuk  mencapainya.  Apa  yang 
penulis  lakukan  adalah  secara  sederhana  untuk  mengemukakan  pemikiran 
mengenai  usaha-usaha  yang  dilakukan  dalam  mengembangkan  sumber  daya 
manusia  Indonesia  guna  memenuhi  tuntutan  pembangunan  nasional  yang  pro- 
gresif. 

•  Tugas  yang  harus  dihadapi  lembaga-lembaga  pendidikan  dan  latihan  de- 
wasa  ini  adalah  penyediaan  tenaga  kerja  yang  dibutuhkan  untuk  melayani  ber- 
bagai  lembaga  penelitian  dan  pengembangan,  kompleks  industri-perdagangan 
dan  lembaga-lembaga  pendidikan  dan  latihan  sendiri  pada  suatu  tingkat  yang 
terus  meningkat  akibat  berhasilnya  pelaksanaan  ketiga  Rencana  Pemba- 
ngunan Lima  Tahun  sebelumnya. 

1^  Rencana  Pembangunan  Lima  Tahuri  Indonesia  sekarang  ini  mulai  dalam 
bulan  April  1984  dan  akan  mempengaruhi  suatu  peralihan  perekonomian  per- 


436 


ANALISA  1985  -  5 


Bagan 

STRUKTUR  JENJANG  PERSEKOLAHAN  DAN  PIRAMIDA  TENAGA  KERJA 


23-30 


Perguruan 

Tinggi 
4-11  tahun 

(S.I,  S.  II, 
S.III) 


if  ♦ 
I 

4- 


SMA 
(3  tahun) 


t- 


SMP 
(3  tahun) 


SD 
(6  tahun) 


Poiiteknik 
(3  tahun) 


I 


I 
I 

r 

I 

_L_ 


SLTA 
Kejuruan 

(4  tahun) 


izir 


SLTA 
Kejuruan 
(3  tahun) 


11 


Profesional 
(Sarjana) 


Teknisi 
Ahli 


_^  /  Teknisi 

Industri/Pengatur 


Juru  Teknik/Juru 


r 


SLTP 
Kejuruan 
(4  tahun) 


Setengah  Terlatih 
(Pelaksana/Opcrator) 


Tidak  Tcrlaiih 
(Pcmbantu  Pclaksana) 


Jcnjang  Pcrsckolahan 


Piramida  Tcnaga  Kcrja 


Surnher:    D.A.  l  isna  Amidjaju.  An  (hrrvtcw  of  Higher  Edmviion  in  Indonesia  wih  Sfx^  fc 
Emphasis  on  Science  and  Technohniy  (Jnknria.  1984).  hal.  37. 

tanian  kc  sualu  pcrckonomian  pcrtanian  dan  iiuiustri  yang  sc\nibang.  Sccara 
institusional  ini  bcrarii  bahwa  siialu  pctgcsctan  daii  dominasi  Icmbaga- 
Icmbaga  pcrianian  yang  mama  kcpada  Icmbaga-lcmbaga  yang  mcnitikhciai 
kan  ilmu  pcngciabiian  dan  ickiidlogi.  I  cmbaga-lcmbaga  yang  dircncanakan 
untuk  mclayani  scbagian  bcsar  pcralihan  ini  adalah  pcrgurvian-pcrguruan 
finggi.  sekolah-sckolah  polilcknik  dan  sckolah-sckolah  kejuruan. 


PENGEMBANGAN  SUMBER  DAYA  MANUSIA 


437 


Tuntutan  ke  arah  pergeseran  dari  kegiatan-kegiatan  pertanian  tercermin 
dalam  penekanan  ilmu  pengetahuan  dan  keahlian  teknik,  manajemen,  pen- 
didikan/pengajaran,  pertanian,  kesehatan  kurang  lebih  di  perguruan- 
perguruan  tinggi.  Prioritas  ini  membutilhkan  investasi  yang  besar  untuk  men- 
capai  standar  internasional  yang  banyak  dibutuhkan  masyarakat  ilmu  penge- 
tahuan dan  teknologi  Indonesia.  Khususnya  untuk  teknologi,  diterapkan 
suatu  "program  pengembangan"  (boosting  programme)  yang  menjangkau 
teknik  sipil,  elektronik,  teknologi  mekanika  dan  kimia.  Untuk  dapat  mencapai 
tujuan-tujuan  tersebut,  usaha-usaha  dilakukan  untuk  meningkatkan  produk- 
tivitas  perguruan  tinggi  dengan  cara: 

1.  perluasan  dan  pengembangan  fasilitas-fasilitas  fisik  dan  staf  agar  dapat 
menyerap  lebih  banyak  mahasiswa; 

2.  meningkatkan  pelayanan  pada  mahasiswa  dan  program-program  kesejah- 
teraan  mahasiswa;  dan 

3.  memperkukuh  organisasi  dan  manajemen  sistem  universitas. 

Untuk  meningkatkan  efektivitas  perguruan  tinggi,  suatu  sistem  stratifikasi 
pendidikan  yang  baru  diperkenalkan  pada  1979. 

—  Stratum  S.l  yang  akan  distandardisasi  menjelang  1986  berdasarkan  kuri- 
kulum  inti/minimum  bagi  setiap  bidang  studi  dan  diukur  dengan  Sistem 
Kredit  Semester.  Kurikulum  standar  akan  ditunjang  oleh  persyaratan  khu- 
sus  seperti  perbandingan  guru-murid,  ketersediaan  fasilitas-fasilitas  dasar 
dan  bahan-bahan  pelajaran  (buku,  majalah,  perangkat  lunak  komputer, 
dan  lain-lainriya); 

—  Program  Diploma  akan  diperluas.  Walaupun  18  lembaga  politeknik  akan 
didirikan  dalam  Rencana  Pembangunan  Lima  Tahun  dewasa  ini,  secara 
serentak  universitas-universitas  didorong  untuk  menjajaki  program- 
program  diploma  lainnya  (D.l,  D.2,  D.3)  yang  bersifat  padat  modal  di- 
bandingkan  dengan  sekolah-sekolah  politeknik  tetapi  memiliki  daya  serap 
yang  tinggi,  seperti  program-program  diploma  di  bidang  perdagangan, 
jasa  dan  pertanian  (pekerja  penyuluh  lapangan,  penterjemah,  dan  Iain- 
lain); 

—  Program  S.2  dan  S.3,  yang  sekarang  sedang  berjalan  sebagai  proyek  per- 
cobaan  di  sembilan  lembaga  perguruan  tinggi  terutama  akan  menaikkan 
jumlah  tenaga  kerja  ilmiah  di  universitas-universitas  dan  lembaga-lembaga 
penelitian  dan  pengembangan. 

—  Program  spesialis  bukan  gelar  Sp  I  dan'Sp  II  akan  terus  dikembangkan 
dalam  bidang  pendidikan  kedokteran  dan  untuk  mata  pelajaran  khusus 
dalam  bidang  teknik,  seperti  teknik  jalan  raya,  bangunan  bertingkat, 
manajemen  proyek,  dan  Iain-lain. 


438 


ANALISA  1985  -  5 


—  Universiias/institut  pendidikan  yang  lebih  tinggi  lerteniu  akan  dikem- 
bangkan  sebagai  pusat  pengembangan  lembaga-lembaga  yang  sama  di  wi- 
layah  mereka.  Universitas-universitas  yang  dimaksud  adalah:  (a)  Univer- 
sitas  Hasanuddin  di  Ujungpandang  untuk  bagian  Timur  Indonesia;  dan 
(b)  Universitas  Sumatera  Utara  dan  Universiias  Sriwijaya  uniuk  bagian 
Barat  Indonesia,  di  luar  Jawa. 

—  Teknik  "belajar  jarak  jauh"  akan  juga  digunakan  bagi  penaiaran  guru- 
guru  dan  dosen-dosen,  dan  untuk  mengatasi  kelangkaan  anggota  siaf  yang 
berpengalaman. 

Untuk  tingkat  yang  lebih  rendah,  pendidikan  politeknik  dimaksudkan  un- 
tuk melatih  teknisi-teknisi  ahli,  dengan  program  latihan  yang  berorieniasi  in- 
dustri  secara  berimbang.  Program  ini  terdiri  dari  hampir  45%  kegiaian  prak- 
tek  dan  laboratorium  dan  55%  pendidikan  teori  yang  reJevan  selama  masa 
pendidikan  tiga  tahun  (hampir  5.000  jam).  Program  tersebut  diarahkan  pada 
hubungan  antara  teknik  dan  ekonomi  terapan  dan  penerapan  prakiis  dalam 
bisnis  dan  industri.  Dewasa  ini  terdapat  tujuh  lembaga  politeknik  di  Indo- 
nesia. Salah  satunya  Institut  Politeknik  untuk  Mekanika  terletak  di  Instiiut 
Teknologi  Bandung  dan  didirikan  dengan  bantuan  Pemerintah  Swiss.  Keenam 
lainnya  dibangun  dengan  bantuan  kredit  Bank  Dunia  dengan  spesialisasi 
teknik  mekanika,  elektrik,  elektronik  dan  sipil  dan  terletak  di  Medan,  Pa- 
lembang,  Jakarta,  Bandung,  Semarang  dan  Malang. 

Lebih  dari  sebelas  sedang  dibangun  dengan  program-program  yang  men- 
cakup  sipil,  elektrik,  elektronik,  telekomunikasi,  proses  kimia,  tenaga  dan 
energi,  pendinginan  dan  pengaturan  suhu  udara,  aeronotika,  pembuatan  ka- 
pal,  pengecoran  logam  dan  perdagangan.  Institut-institut  ini  dipcrkirakan 
akan  mulai  beroperasi  pada  1986.  Sebuah  sekolah  politeknik  pertanian  juga 
direncanakan  di  masa  mendatang. 

Tingkat  yang  lebih  rendah  adalah  sckolah-sckolah  kcjuruan  yang  khusus 
didirikan  untuk  mengcmbangkan  icnaga-tcnaga  lukang  yang  ahli.  Kurikulum 
mcrcka  icrdiri  atas  50%  kcgiaian  prakick  dan  sisanya  tcori-icori  yang  rclcvan 
dan  mcnjangkau  teknik,  scni  dan  kcahlian,  musik,  larian  tradisional.  kcgiaian 
sosial,  ekonomi  rumah  langga  dan  perdagangan.  Sckoiah-sckolah  ini  yan^: 
scbagian  bcsar  adalah  sckolah-sckolah  pcnicriniah.  dibangun  dan  sedang  di 
bangun  dengan  alokasi  biaya  dari  bvidgci  dan  pinjanian  dari  badan-badan 
scpcrti  Bank  Dunia  dan  Bank  PonibanKunan  Asia. 

Dewasa  ini  icrdapai  lebih  dari  500  sekolah  kcjuruan  dengan  sckiiar  22.500 
lulusan  sctiap  tahun.  Namun  banyak  dari  sckolah-sckolah  ini  harus  dikcm 
bangkan  dan  discsuaikan. 


PENGEMBANGAN  SUMBER  DAYA  MANUSIA 


439 


KENDALA-KENDALA  UTAMA  DALAM  PENGEMBANGAN  SUMBER 
DAYA  MANUSIA 

Kendala-kendala  utama  yang  dihadapi  Indonesia  dalam  .menjalankan 
program-program  sumber  daya  manusia  adalah  menyoloknya  kelangkaan 
guru  dan  pengajar,  terutama  yang  bermutu  dan  berpengalaman.  Negara- 
negara  maju  dapat  mempekerjakan  guru  dan  pengajar  dari  tingkatan  insinyur 
dan  teknisi  dengan  pengalaman  bertahun-tahun  di  industri  dan  bisnis.  Bagi  In- 
donesia sebagai  negara  yang  sedang  berkembang,  cara  mempekerjakan  staf 
pengajar  seperti  itu  masih  merupakan  suatu  khayalan  untuk  beberapa  alasan. 

Industri  Indonesia  masih  berada  dalam  masa  pertumbuhan  dan  makanya 
memiliki  masalah  dalam  merekrut  tenaga  yang  bermutu  untuk  menjalankan 
berbagai  kegiatan.  Sebagai  akibat,  "pembajakan"  tenaga  yang  bermutu  di 
kalangan  industri,  baik  dalam  negeri  maupun  luar  negeri,  terus  berlangsung 
sehingga  meningkatkan  persaingan  gaji  di  kalangan  industri.  Kedua,  skala  gaji 
di  industri  dan  bisnis  adalah  jauh  lebih  tinggi  daripada  di  sektor  pendidikan 
sehingga  menghalangi  tenaga  di  sektor  swasta  beralih  ke  sektor  pendidikan. 
Suatu  sistem  lain  harus  dipikirkan  untuk  menjadi  basis  bagi  program  latihan 
guru  di  masa  mendatang  dan  bersifat  jangka  panjang  untuk  memenuhi  ke- 
naikan  tuntutan  tenaga  kerja  bermutu  yang  pada  gilirannya  mendinamisasi 
masyarakat  Indonesia. 

Usaha-usaha  pengembangan  sumber  daya  manusia  kelihatan  benar-benar 
sederhana  dalam  menghadapi  tekanan  masyarakat  Indonesia  yang  menge- 
rumuni  pasar  tenaga  kerja,  yang  di  satu  pihak  tidak  dilengkapi  dengan  ke- 
terampilan  dan  kecakapan  yang  dibutuhkan,  dan  di  lain  pihak  rendahnya 
jumlah  kesempatan  kerja  padat  modal. 

PERANAN  PERANCIS 

Untuk  memecahkan  tuntutan  pengembangan  keterampilan  dan  kesem- 
patan kerja,  kita  sering  dibantu  oleh  negara-negara  maju  seperti  Perancis.  Mi- 
salnya,  Total  Indonesie  adalah  penghasil  minyak  mentah  kedua  terbesar  di  In- 
donesia walaupun  Perancis  termasuk  ranking  agak  rendah  di  kalangan  pe- 
nanam  modal  asing  di  negara  ini.  Dalam  bulan  Maret  tahun  198^  iga  per- 
usahaan  Perancis  telah  mengajukan  permohonan  investasi  di  l-ridonesia: 
SOGEE  merencanakan  untuk  mendirikan  pabrik  serbuk  kayu  (paper  pulp) 
patungan  senilai  US$  460  juta  di  Kalimantan  Selatan;  Club  Mediterrance  se- 
lanjutnya  memperluas  peralatan  klubnya  dengan  membangun  tempat  rekreasi 
dan  wisata  senilai  US$  170  juta  di  Nusa  Dua,  Bali;  dan  Peugeot  mengajukan 
permohonan  izin  untuk  membangun  pabrik  perakitan  bak  persneling  yang 
bernilai  US$  106  juta. 


440 


ANALISA  1985  -  5 


Pemerintah  Indonesia  telah  mengakui  reputasi  Perancis  dalam  leknik 
otomoiif,  kimia,  farmasi  dan  elekironik  dan  telah  melakukan  usaha-usaha 
penting  untuk  menarik  para  penanam  modal  Perancis  uniuk  memperluas  ke- 
sempatan  kerja  di  bidang-bidang  tersebut.  Pembeniukan  Perwakilan  Koor- 
dinasi  Penanaman  Modal  Asing  (Investment  Coordinating  Agency)  di  Paris 
dalam  bulan  Januari  1982  merupakan  bukti  yang  jelas  akan  hal  iiu. 

Dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  kerjasama  resmi  dimulai 
dalam  bulan  September  1969  walaupun  program  aktual  baru  dilaksanakan 
pada  1974  dengan  penandatanganan  perjanjian  antara  Universitas  Indonesia 
dan  University  of  Montpellier  III  untuk  program-program  pasca  sarjana 
bahasa  Perancis  dan  sastra.  Perjanjian  ini  segera  diikuti  oleh  perjanjian  antara 
Institut  Teknologi  Bandung  (ITB)  dan  University  of  Montpellier  I  dzn  II.  an- 
tara Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  dan  Institut  International  de 
I'Adtninistration  Publique.  Beberapa  tahun  sesudahnya  pada  1979,  Menteri 
Penelitian  Perancis  dan  rekan  Indonesianya  menandatangani  perjanjian  ker- 
jasama ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. 

Sebagai  tindak  lanjut  dari  persetujuan-persetujuan,  sekitar  70  lulusan 
Universitas  Indonesia  dan  pejabat  pemerintah  berangkat  ke  Perancis  setiap 
tahun  untuk  studi  gelar  dan  bukan-gelar.  Kebanyakan  para  pelajar  ilmu  pe- 
ngetahuan dan  teknologi  menerima  beasiswa  Perancis  (berkisar  antara  30  dan 
50),  karena  Pemerincah  Perancis  memberi  prioritas  yang  tinggi  bagi  beasiswa 
ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (bourses  prioritaires).  Bidang-bidang  studi 
akademis  lainnya  yang  terbuka  bagi  masyarakat  Indonesia  adalah  ilmu  ke- 
dokteran,  ilmu  manajemen  dan  administrasi  negara. 

Pada  1982  Pemerintah  Indonesia  mengirim  34  lulusan  dari  Universitas 
Sumatera  Utara  dan  Universitas  Hasanuddin  untuk  studi-studi  gclar  dan  pada 
1984  sekitar  42  lulusan  lebih  dari  Sumatera  Utara  belajar  di  Perancis.  Peme- 
rintah Perancis  juga  memberikan  sekitar  100  "bourses  prioritaires"  lambahan 
bagi  studi  gelar  doktor  dalam  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. 

Pada  tingkat  yang  lebih  opcrasional  PT  Nurtanio  bckcrjasama  dengan 
FIAS  (Formation  Internationale  d'Aeronautiquc  ct  Spatialc)  untuk  mclaiih 
lulusan  .sckolah  mcncngah  dan  pra-sarjana  ITB  di  Perancis  uniuk  mcnjadi 
"tcchnr''"ns"  dan  "tcchnicicns  supcricurcs."  Perancis  juga  tcrlibai  dalam 
pembcrltukan  dan  pcngcmbangan  sckolah  politcknik  Indonesia  untuk  aero- 
notika.  Pilihan  model  Perancis  discngaja  uniuk  dua  alasan:  tcknik-tcknik 
lobbying  FIAS  dan.  yang  lebih  penting.  Icinhaga-lombaga  politcknik  Perancis 
mcnycdiakan  kursus-kursus  yang  scimhang  dalam  tcori  dan  praktck  acro- 
notika. 

Namun  hanya  dalam  hcbcrapa  hal  pclajar-pclajar  Perancis  belajar  di  In- 


PENGEMBANGAN  SUMBER  DAYA  MANUSIA 


441 


donesia  atau  ahli-ahli  Perancis  bekerja  di  sini  sehingga  menunjukkan  betapsa 
tidak  berimbangnya  hubungan  Indonesia-Perancis  yang  sebenarnya.  Tetapi 
gejala  ini  merupakan  akibat  yang  wajar  dari  interaksi  antara  dua  sistem  ke- 
kuatan  yang  tidak  berimbang.  Sistem  yang  lebih  kuat  selalu  unggul  daiam  per- 
samaan  yang  tidak  seimbang  ini.  Ini  berarti  bahwa  setiap  bentuk  kerjasama 
bilateral  antara  suatu  negara  yang  lebih  kuat,  lebih  maju,  dan  suatu  negara 
yang  lebih  lemah,  sedang  berkembang,  dengan  mudah  mengakibatkan  suatu 
situasi  di  mana  sistem  yang  lebih  lemah  selanjutnya  tergantung  pada  yang 
lebih  kuat.  Sebaliknya  menonjolnya  unsur  pendidikan  dalam  kerjasama 
Perancis-Indonesia  jelas  menunjukkan  kesadaran  akan  kebutuhan  suatu  un- 
sur budaya  yang  tetap  untuk  mengurangi  ketergantungan  sepihak.  Namun 
tekanan  utama  pada  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dalam  program- 
program  pendidikan  dan  latihan  mungkin  masih  melanggengkan  ketergan- 
tungan sepihak,  karena  negara-negara  sedang  berkembang  biasanya  memiliki 
sumber-sumber  daya  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  yang  sangat  kecil  se- 
hingga tidak  mampu  untuk  sama-sama  memberi  kontribusi  bagi  proses  kola- 
borasi.  Suatu  kadar  budaya  yang  lebih  tinggi  dalam  proses  bisa  membantu 
menetralisasi  hubungan  yang  tidak  seimbang,  karena  suatu  negara  yang  se- 
dang berkembang  dapat  memberi  sumbangan  yang  positif  dalam  menying- 
kapkan  faktor-faktor  filosofi  dan  budaya,  konteks  dan  pertimbangan  filosofis 
dan  budaya  yang  begitu  mendasar  dalam  menyerap  nilai-nilai  ilmiah  dan 
teknologi  negara-negara  penerima. 


Keluarga  Berencana  Membangun 

Kualitas  Manusia  dan 
Kesejahteraan  Masyarakat 

Sunarto  NDARU  MURSITO* 


Bangsa  Indonesia  telah  bertekad  untuk  mengelola  kependudukannya  se- 
cara  bertanggung  jawab  supaya  dapat  menunjang  pembangunan  serta  kese- 
jahteraan nasional.  Karenanya  peningkatan  Program  Keluarga  Berencana 
terus-menerus  digiatkan  untuk  mengendalikan  jumlah  kelahiran,  agar  per- 
kembangan  hasil-hasil  pembangunan  lebih  tinggi  daripada  pertumbuhan  pen- 
duduk.  Apabila  pertumbuhan  penduduk  masih  pesat,  maka  hampir  seluruh 
hasil  pembangunan  akan  diserap  oleh  pertumbuhan  penduduk.  Malahan  pe- 
nambahan  penduduk  baru  ini  mungkin  sekali  akan  menghambat  laju  pem- 
bangunan itu  sendiri. 

Dari  istilahnya,  kiranya  jelas  bahwa  program  nasional  "Keluarga  Beren- 
cana" dimaksudkan  untuk  mengajak  warga  negara  Indonesia  merencanakan 
kehidupan  keluarganya  menuju  hidup  berkeluarga  yang  bcrkiialinis,  hahatiia, 
dan  sejahlera.  Kini  diyakini  bahwa  bukan  masanya  lagi  kehidupan  berke- 
luarga tidak  direncanakan,  artinya  tidak  dirancang  oleh  kebijaksanaan  ma- 
nusiawi,  mclainkan  tcrserah  pada  hukum  alam  atau  hukum  sosial  dan  di- 
biarkan  mcngikuti  kcmurahan  nasib  scniata-maia.  Hal  ini  seporii  kcbiasaan 
masyarakat  yang  masih  bcrpandangan  bahwa  banyak  anak  incrupakan  bcrkat 
Tuhan  atau  sctiap  anak  mcmbawa  rc/.ckinya  sondiri-scndiri. 

Dcwasa  ini  scmakiii  disadari  bahwa  iiicruiiakaii  kchiluiiaii  niaiiabai  ma- 
nusia uniuk  nicnyjiasai  hukum  alam  dan  hukum  sosial,  (crmasuk  hukum  yang 
mcngalur  kehidupan  berkeluarga.  dcmi  kcpcnlingan  pcnycmpurnaan  dan  kc- 
sejuhlcraan  pribadi-pribadi  manusia.  Kebijaksanaan  akal  budi  dan  pcnc- 
rangan  hali  nurani  mcngamanaikan  supaya  scliap  keluarga  yang  didinkan 
dipcrtanggungjawabkan  untuk  pcnycmpurnaan  dan  kcscjahicraan  an^iiota- 
angfiolanva  dan  masyarakai  kcscluruluw.  Karenanya  hidup  berkeluarga  yang 


*Staf  CSIS. 


KB  DAN  KUALITAS  MANUSIA 


443 


direncanakan  ini  sewajarnya  diusahakan  untuk  menjadi  anjuran  sosial  dan 
pola  budaya  bagi  masyarakat  kita. 

Sudah  pasti  pembangunan  keluarga  berencana  ini  terutama  dihadapi  oleh 
pemuda-pemudi  yang  memasuki  jenjang  pernikahan.  Mereka  relatif  belum 
matang,  dan  keluarga  muda  adalah  pasangan  usia  subur  yang  potensial  untuk 
melahirkan  banyak  anak,  sehingga  mudah  menimbulkan  masalah  sosial  dan 
ekonomi  bagi  keluarganya  maupun  masyarakat.  Kaum  muda  sangat  mem- 
butuhkan  kebijaksanaan  dan  pengalaman,  terutama  dari  generasi  lebih  tua 
yang  telah  menjalani  kehidupan  berkeluarga  itu  sendiri.  Baik  sekali  kalau 
dalam  semangat  dan  suasana  kekeluargaan  generasi  lebih  tua  maupun  generasi 
muda  berdialog  secara  saling  menghormati  dan  bukan  monolog  mengenai 
kehidupan  keluarga-keluarga  yang  dibangun  seterusnya,  supaya  generasi 
muda  mencontoh  dan  mengembangkan  aspek-aspek  yang  baik  dari  keluarga 
generasi  lebih  tua  dan  memperbaiki  kekurangan  atau  celanya. 

KeberhasilarL  program  Keluarga  Berencana  sebenarnya  bukan  hanya  di- 
tentukan  oleh  faktor  sosial  dan  ekonomi,  melainkan  juga  oleh  berbagai  faktor 
yang  lain,  khususnya  faktor  rohani  atau  manusiawi  yang  dtfwasa  ini  cenderung 
semakin  mengalami  erosi  ataupun  pendangkalan.  Bagaimanapun  semakin 
lengkap  dan  menyeluruh  faktor-faktor  yang  diperhitungkan,  niscaya  semakin 
mantaplah  pembangunan  keluarga  berencana  itu.  Ini  sesuai  dengan  orientasi 
nasional  menuju  pembangunan  manusia  seutuhnya  dan  masyarakat  seluruh- 
nya. 

KELUARGA  BERENCANA  MERANCANG  KELUARGA  BAHAGIA 
DAN  SEJAHTERA 

Kualitas  dan  kesejahteraan  warga  negara  maupun  bangsa  pada  dasarnya 
sangat  tergantung  pada  kualitas  dan  kesejahteraan  hidup  keluarga-keluarga. 
Bagaimanapun  juga  para  warga  negara  berasal  ataupun  hidup  dari  keluarga 
maupun  bangsa  yang  pada  umumnya  merupakan  himpunan  orang-orang  yang 
berkeluarga. 

Oleh  karena  itu,  sudah  selayaknya  pemerintah  dan  masyarakat  semakin 
giat  meggalakkan  program  keluarga  berencana  untuk  terus-menerus  mening- 
katkan  mutu  hidup  dan  kesejahteraan  keluarga-keluarga  di  Indonesia  baik 
lahiriah  maupun  batiniah.  Pada  tahap  sekarang  program  itu  dirumuskan  de- 
ngan cita-cita  orientasi  pada  norma  keluarga  kecil  yang  bahagia  dan  sejahtera 
(NKKBS).  NKKBS  ini  dilaksanakan  dengan  secara  bertanggung  jawab  mem- 
batasi  jumlah  anak,  menjarangkan  kelahiran  anak,  dan  menganjurkan  umur 
20-35  tahun  sebagai  usia  yang  optimal  untuk  mengandung  dan  melahirkan 
anak-anak.  Dari  terwujudnya  NKKBS  ini  diharapkan  kehidupan  keluarga 
bisa  lebih  terjamin  dari  segi  ekonomi,  kesehatan,  sosial,  dan  kepribadian. 


444 


ANALISA  1985  -  5 


Merancang  Kesejahteraan  Keluarga 

Secara  ekonomi  orang  tua  yang  melahirkan  dan  mcmbesarkan  sedikit  anak 
okan  lebih  uianipu  inencukupi  kebutuhan  hidup  keluarganya  daripada  kalau 
mereka  mcmpunyai  banyak  anak.  Keluarga  kccil  dapai  mcmberikan  bagian 
yang  lebih  besar  dari  penghasilannya  unluk  mcmbiayai  kcbuiuhan  pangan 
bergizi,  perumahan  sehat,  pakaian  dan  rekreasi  yang  panias,  kesehaian  dan 
pendidikan  bagi  setiap  anggotanya  daripada  keluarga  besar.  Hal  ini  lerutama 
berlaku  unluk  keluarga-keluarga  yang  pendapaiannya  tidak  berkepasiian  aiau 
yang  pendapaiannya  setiap  bulan  lidak  banyak. 

Lebih  lanjut,  pemenuhan  kebuiuhan  pangan  bergizi  dan  perumahan  sehai 
iiu  pasti  lebih  menunjang  tingkat  kesehaian  para  anggoia  keluarga.  Khusus- 
nya  pembaiasan  kelahiran  anak  akan  lebih  menjamin  kesehaian  ibu  maupun 
bayi  yang  dikandung  serta  disusuinya.  Sebaliknya  ibu  yang  sering  melahirkan, 
apalagi  dengan  jarak  waktu  terlalu  pendek,  umumnya  menyebabkan  kese- 
haiannya  sendiri  ataupun  bayinya  lemah,  sehingga  tidak  jarang  mudah  sakii- 
sakitan.  Tentu  saja  keluarga  kecil  yang  lebih  berkecukupan  kebuiuhan  jas- 
maninya,  terpenuhi  kebutuhannya  berekreasi  khususnya  olahraga,  dan  lebih 
tinggi  tingkat  pendidikan  atau  pengetahuan  umumnya  jelas  berpengaruh  ba- 
nyak alas  kesehaian  anggota  keluarganya.  Padahal,  kesehaian  ini  merupakan 
faktor  yang  penting  sekali,  sebab  tak  mungkin  seseorang  dan  keluarganya  me- 
rasa  sejahtera,  jika  kesehatannya  selalu  terganggu. 

Dari  segi  sosial  kehidupan  keluarga  besar  cenderung  lebih  semrawui.  Ba- 
nyaknya  anggoia  keluarga,  lerlebih-lebih  dalam  tingkai  perekonomian  ren- 
dah,  biasanya  memunculkan  lebih  banyak  masalah.  Akibatnya,  banyak  pcr- 
soalan  dari  yang  kecil  sampai  yang  besar  dapai  menimbulkan  pcricn^ikaran 
clan  pertentangan  di  anlara  anggota  keluarga.  Kcadaan  scmacam  ini  jauh 
berkurang  dalam  keluarga  kecil.  Teruiama  dalam  keluarga  kecil  lerscdia  lebih 
banyak  waktu  dan  dana  bagi  ayah,  ibu,  maupun  anak-anak  uniuk  nicngikuii 
kegiatan  kcmasyarakatan,  menyumbangkan  kcmampuan  di  borbagai  bidang. 
dan  mcningkaikan  produktivitas  kcrja. 

Bcrkcnaan  dengan  aspck  kcpribadian  dalam  keluarga  kccil.  anggoia- 
anggolanya  jclas  lebih  dimungkinkan  uniuk  mcmberikan  banyak  perhaiian 
salu  samu  lain.  Andaikaia  diwujudkan  bciul-bclul.  saling  perhaiian  ini  pasti 
mcnjadi  lanah  yang  subur  luiiuk  bcrkcmliangnya  ciiita  kasih  aiau  rasa  ka^ih 
sayang  dalam  kehidupan  keluarga.  Khususnya  kcmampuan  keluarga  unnik 
mcmberikan  pendidikan  maksimal  (lormal  aiaupun  inlormal)  mcmudahkan 
para  anggcMa  keluarga  lurnvcmhany.knn  bcrbuKoi  pnicnst  pnbodinvo  ycrara 
optimal.  Dengan  dcmikian  dalam  keluarga  kccil  scbcnarnya  d\siapkan  agar 
muiu  kehidupan  lahiriah  diiml^ntiri  ju^a  .^Ich  pcngcmbangan  bakat  kcro- 
haniannya. 


KB  DAN  KUALITAS  MANUSIA 


445 


Merancang  Kebahagiaan  Keluarga 

Selain  kesemuanya  itu,  terutama  perlu  dihayati  pentingnya  aspek  moral 
dan  religi  bagi  pembinaan  keluarga  kecil  yang  bahagia  dan  sejahtera.  Aspek 
moral  dalam  kehidupan  keluarga  menyangkut  sikap  dan  tingkah  laku 
anggota-anggota  keluarga.  Sebagai  dasar  yang  kuat  untuk  perilaku  moral 
dalam  memasuki  hidup  perkawinan  adalah  cinta  timbal-balik  antara  calon 
suami-istri.  Namun  cinta  dalam  perkawinan  yang  semula  lebih  bersifat  psi- 
kologis  masih  perlu  dikembangkan  agar  rnenjadi  cinta  yang  juga  bersifat 
moral.  Artinya,  cinta  asmara  antara  suami  dan  istri  diusahakan  menjadi  cinta 
kasih  yang  tanpa  pamrih  egoistis  dan  sampai  rela  berkorban.  Hal  ini  pasti 
bertentangan  dengan  cinta  asmara  yang  berkembang  menjadi  cinta  diri  yang 
egois,  seperti  yang  seringkali  kita  jumpai. 

Jika  cinta  perkawinan  dapat  benar-benar  berkembang  menjadi  cinta  kasih 
moral  keluarga,  maka  sebagai  anggota  keluarga  seseorang  akan  mengusaha- 
kan  dan  mengembangkan  sikap  dan  tingkah  laku  yang  terbaik  terhadap  se- 
sama  anggota  keluarganya.  Sudah  barang  tentu  ia  tidak  lepas  dari  kekeliruan 
atau  kekurangan,  tetapi  ia  akan  memperbaiki  diri  bila  disadarkan. 

Aspek  religi  secara  khusus  mempunyai  pengaruh  sangat  besar  pada  moral 
manusia.  Maka  orang  yang  menganut  kepercayaan  kepada  Tuhan  sewajarnya 
semakin  memperdalam  pengetahuan  dan  hubungan  pribadinya  dengan 
Tuhan.  Akhirnya  ia  akan  berkeyakinan  bahwa  Tuhan  itu  Maha  Sempurna  dan 
Maha  Baik  yang  pantas  diabdi  dan  diteladan.  Usaha  untuk  meneladan  ke- 
baikan  Tuhan  dalam  sikap  dan  tingkah  laku  ini  niscaya  membuat  orang  mem- 
punyai hati  baik  juga,  yang  memperkuatnya  dalam  peri  kehidupan  membina 
cinta  kasih  moral  keluarga  seperti  diuraikan  di  atas.  Apabila  suami-istri  mau 
mengembangkan  cinta  kasih  tanpa  pamrih  dan  rela  berkorban,  maka  anak- 
anak  mereka  pasti  dibesarkan  dalam  suasana  itu  sehingga  siap  untuk  melak- 
sanakannya  juga. 

Perlu  ditekankan  bahwa  aspek  moral  dan  religi  merupakan  faktor  yang 
paling  menentukan  bagi  kebahagiaan  hidup  dalam  keluarga.  Bisa  saja  suatu 
keluarga  tergolong  miskin,  tak  berpendidikan,  dan  tak  terpandang,  tetapi  bisa 
benar-benar  berbahagia  karena  mengamalkan  moral  dan  religi  secara  optimal. 
Sebaliknya  suatu  keluarga  yang  dalam  hal  materi  amat  sejahtera  tetapi  kehi- 
dupan moralnya  rendah  dan  sama  sekali  tak  beriman  biasanya  mengalami 
kehidupan  hampa  dan  kurang  merasa  bahagia.  Maka  dalam  keluarga  kecil  di 
mana  tingkat  kedewasaan  suami-istri  sudah  memadai,  memang  diharapkan 
adanya  waktu,  dana,  dan  kesediaan  hati  bagi  pembinaan  moral  dan  religi  para 
anggotanya. 


Oleh  sebab  itu  betul-betul  merupakan  suatu  kekurangan  hakiki,  jika  ke- 
luarga berencana  tidak  atau  kurang  dilandasi  pembinaan  moral  dan  religi 


446 


ANALISA  1985  -  5 


pada  anggota-anggotanya.  Karena  bagaimanapun  juga  jikalau  ler/aiih  uniuk 
berbuat  (moral)  baik  dalam  keluarga,  pastilah  orang  akan  luudah  dun  pundai 
berbuat  baik  dalam  masyarakat.  Sebaliknya  jika  terlatih  berbuat  tidak  baik 
dalam  keluarga,  niscaya  orang  mudah  dan  pandai  pula  berbuat  yang,  tidak 
baik  dalam  masyarakat,  Dengan  demikian  kehidupan  keluarga-keluarga  da- 
pat  berperanan  besar  untuk  membina  tenaga-ienaga  peinhangunan  bagi  ma- 
syarakat. 


Kebahagiaan  dan  Kesejahteraan  dalam  Keluarga  Berencana 

Biasanya  hidup  manusia  dikatakan  sebagai  kesatuan  dari  badan  dan  jiwa. 
Tetapi  kesatuan  badan  dan  jiwa  ini  sebenarnya  begitu  padu  secara  inenye- 
luruh,  sehingga  masing-masing  tidak  bisa  dipisahkan  tanpa  sama-sama  me- 
niadakan  yang  lain.  Hidup  manusia  pada  hakikatnya  mempunyai  keluasan 
dari  ujung  lahiriah  sampai  dengan  ujung  batiniah  atau  mempunyai  kedalaman 
dari  ujung  jasmaniah  sampai  dengan  ujung  rohaniah.  Dari  keseluruhannya 
terbentanglah  aspek-aspek  yang  seharusnya  dikembangkan  dan  perlu  dipenuhi 
kebutuhannya  secara  serasi  dan  seimbang  untuk  mewujudkan  aiau  menda- 
patkan  nilai-nilai  dari  yang  paling  jasmaniah  sampai  yang  paling  rohaniah. 

Atas  dasar  keterpaduan  aspek-aspek  jasmaniah-rohaniah  itu,  dapat  di- 
pandang  konsep  "kesejahteraan"  dan  "kebahagiaan"  sebagai  sama-sama 
mengartikan  satu  kenyataan  terpenuhinya  kebutuhan  hidup  manusia  sebagai 
pribadi.  Kebahagiaan  dan  kesejahteraan  dimengerti  sebagai  konsep  yang  sa- 
ting memuat.  Bisa  dikatakan  kebahagiaan  itu  menyenangkan  diri  manusia 
tetapi  dimulai  dari  inti  terdalam  rohani/batinnya  sampai  bidang  paling  la- 
hiriah/jasmaniahnya,  sedangkan  kesejahteraan  itu  menyenangkan  diri  ma- 
nusia mulai  dari  bidang  paling  jasmaniah/lahiriahnya  sampai  kedalaman 
rohani/batinnya. 

Maka  pentinglah,  bahwa  program  keluarga  berencana  harus  mcnyangkul 
kebahagiaan  maupun  kesejahteraan  dalam  keluarga,  tanpa  mclalaikan  salah 
satu  sehingga  bcrat  sebclah.  Kesejahteraan  dipenuhi  dengan  icrjaminnya  kc 
butuhan  jasmani  scperti  sandang,  pangan.  pcrumahan.  dan  kcschaian;  se- 
dangkan kebahagiaan  dipenuhi  dengan  icrjaminnya  kchuiuhan  rohani  scpcrtl 
pcndidikan.  rasa  aman,  kcscnian.  cinia  kasih,  moral,  dan  Kciuhanan.  Di  sini 
kebutuhan  jasmani  tidak  dimaksudkan  sebagai  jasmani  murni.  yang  tidak 
mcngandung  unsur  rohani.  scbab  dalam  kehidupan  manusia  tidak  ada  k<s 
nyataan  yang  sama  sckali  jasmani  aiau  juga  sebaliknya  sama  sckali  rohani. 
Pcrwujudan  kebutuhan  pangan  misalnya  mcngimplikasi  kcrohanian  juga,  dan 
pcrwuiud.ui  kchuiuhan  sosial  pun  mcngimplikasi  sarana  jasmaniah. 

Apabila  kchuiuhan  akan  nilai-nilai  jasmani  dan  rohani  itu  tidak  tcrpcnuhi 
atau  kckurangan,  maka  orang  mcndniia  kcmiskinan:  cniah  itu  kcm.sk.nan 


KB  DAN  KUALITAS  MANUSIA 


447 


material  atau  kemiskinan  spiritual.  Dalam  hal  ini  pengejaran  kesejahteraan 
sebenarnya  lebih  mantap  bila  saling  melengkapi  dan  menunjang  dengan  pe- 
ngejaran kebahagiaan.  Oleh  sebab  itu,  kebutuhan  manusia  seharusnya  dipe- 
nuhi  dari  arah  kebahagiaan  maupun  dari  arah  kesejahteraan.  Bagaimanapun 
seseorang  atau  keluarga  tidak  akan  mengalami  kebahagiaan  sepenuhnya, 
kalau  tidak  mendapatkan  kesejahteraan  juga.  Begitupun  sebaliknya,  sese- 
orang atau  keluarga  tidak  akan  mengalami  kesejahteraan  sepenuhnya,  kalau 
tidak  mendapatkan  kebahagiaan. 

Namun  di  antara  berbagai  bidang  jasmani-rohani  itu  terdapatlah  gradasi 
(pertingkatan)  nilai.  Dalam  keadaan  keharusan  yang  tak  terelakkan  untuk 
memihh  salah  satu,  maka  nilai  rohaniah  harus  diprioritaskan.  Nilai  rohaniah 
menduduki  urutan  tertinggi  dalam  perangkat  nilai-nilai,  karena  pada  lingkup 
rohaniah  terletak  pusat  sumber  daya  manusia  dan  inti  keluhuran  martabat 
manusia.  Maka  disadari  atau  tidak,  dalam  konsep  Norma  Keluarga  Kecil  yang 
Bahagia  dan  Sejahtera  dalam  program  Keluarga  Berencana  sekarang  ini  sung- 
guh  tepatlah  bahwa  kebahagiaan  keluarga  didahulukan  daripada  kesejah- 
teraannya. 


KEHIDUPAN  KELUARGA  MENENTUKAN  KUALITAS  KEPRIBADIAN 
ANGGOTANYA 

^  Kehidupan  berkeluarga  pada  hakikatnya  mau  mempersatukan  pria  dan 
wanita  sepadu  dan  seerat  mungkin,  kemudian  juga  mempersatukan  mereka 
sebagai  ayah  dan  ibu  dengan  anak-anak  mereka.  Ini  berarti  bahwa  "hubungan 
antar  pribadi"  dalam  kehidupan  berkeluarga  merupakan  faktor  yang  men- 
dasar  untuk  pembangunan  keluarga.  Apabila  hubungan  antar  pribadi  dapat 
terbina  secara  benar,  maka  kehidupan  keluarga  akan  berkembang  mantap 
mencapai  kualitas  tinggi  dan  mampu  mengembangkan  kepribadian  manusia. 
Sebaliknya  bila  hubungan  antar  pribadi  berlangsung  jelek,  maka  kehidupan 
keluarga  mudah  terpecah  berantakan  dan  menghasilkan  kepribadian  yang 
tidak  beres  (salah-jadi). 

Perwujudan  hubungan  pribadi  dalam  keluarga  memang  akan  mengikuti 
ciri  kodrati  manusia,  di  mana  setiap  orang  sebagai  anggota  keluarga  di- 
perkembangkan  secara  sosial  dan  secara  bebas.  Anggota-anggota  keluarga 
sebagai  pribadi-pribadi  merupakan  potensi  yang  terus-menerus  berkembang, 
yaitu  ke  arah  kesempurnaan  kepribadian  atau  ke  arah  penyelewengan  kepri- 
badian. Kualitas  perkembangan  ini  terutama  ditentukan  oleh  kebebasan/ 
Pilihannya  sendiri  dan  isi  pergaulannya  dengan  orang-orang  lain,  khususnya 
isi  pergaulannya  dengan  anggota  keluarganya  sendiri.  Sudah  barang  tentu 
program  Keluarga  Berencana  diharapkan  dapat  membangun  kehidupan  ber- 
keluarga yang  efektif  untuk  mengembangkan  kesempurnaan  pribadi  anggota- 
anggota  keluarga  sepenuhnya. 


448 


ANALISA  1985  -  5 


Perkembangan  kesempurnaan  pribadi  ini  adalah  dalam  rangka  keber- 
hasilan  mengejar  kebahagiaan  dan  kcsejahieraan,  lujuan  hidup  seiiap  ma- 
nusia.  Semakin  sempurna  perkembangan  potensi-potensi  pribadi  semakin 
memudahkan  seseorang  untuk  mengusahakan  kebahagiaan  dan  kesejahte- 
raan.  Oleh  sebab  itu,  kalau  Keluarga  Berencana  dimaksudkan  uniuk  mem- 
bangun  keluarga  yang  bahagia  dan  sejahtera,  maka  pelaksanaannya  pun  perlu 
mengupayakan  hidup  berkeluarga  yang  mampu  melancarkan  perkembangan 
pribadi  yang  selengkap-lengkapnya  dan  sepenuh-penuhnya  dari  anggoia- 
anggotanya. 

Berbagai  bakat  kemanusiaan  baik  yang  jasmani  maupun  yang  rohani  hen- 
daknya  dikembangkan  secara  seimbang,  sehingga  Keluarga  Berencana 
sungguh-sungguh  membina  pribadi-pribadi  yang  kayo  jiwa-raganya.  Sering- 
kali  kita  jumpai  kehidupan  keluarga  justru  menempa  orang-orang  yang  hanya 
kaya  secara  jasmaniah  tetapi  miskin  secara  rohaniah,  atau  membeniuk  orang 
yang  indah  lahiriahnya  tetapi  tiada  kebaikan  hati  atau  bahkan  buruk  hatinya. 
Sudah  pastilah  semua  kualitas  kepribadian  yang  dicapai  anggota-anggoia 
keluarga,  akhirnya  menjadi  tanggung  jawab  suami  dan  istri  yang  mendirikan 
persekutuan  keluarga  itu. 

Secara  khusus  mengenai  hasil  kepribadian  perorangan  dalam  corak  ke- 
jiwaannya  terutama  dapat  dipahami  dari  pemikiran  psikologi.  Menurui  pe- 
mikiran  psikolog  William  Schutz'  hubungan  perseorangan  dengan  orang  Iain- 
nya  itu  didorong  oleh  tiga  kebutuhan  dasar  yang  mencakup: 

1.  kekerabatan  (inclusion),  yaitu  orang  ingin  memasuki  dan  mempunyai  ke- 
lompok  agar  dirinya  dikenal,  diterima,  diakui,  dan  dimungkinkan  berinier- 
aksi; 

2.  keperanan  (conirol),  yaitu  orang  berhubungan  dengan  orang  lain  karena 
ingin  berpengaruh,  mengatur,  dan  bcrpcranan; 

3.  kasih  sayang  (affection),  yaitu  dalam  bcrgaul  dengan  orang  lain  akhirnya 
orang  ingin  mencintai  dan  diciniai,  sehingga  mengalami  rasa  kasih  sayang. 

Teristimcwa  dalam  kehidupan  hvrkcluargalah  scwajarnya  kciiga  kebu- 
tuhan dasar  manusiawi  itu  terjamin  pcmcnuhannya  secara  icrus-mcncrus. 
Justru  dengan  berkeluarga  ini  scorang  pria  dan  scorang  wanita  mcndambakan 
mcncmukan  tcman  hidupnya  yang  bisa  saling  bckcrjasama  dan  mclcngkapi 
secara  mcnycluruh  dan  scdalam-dalamnya.  dcniikian  pun  antara  mcrcka  sc- 
bagai  ayah  dan  ibu  dengan  anak-anaknya.  Maka  pcnyadaran  akan  tiga  ke- 
butuhan dasar  tcrscbut  mcmang  amat  pcrlu  dcmi  f}emenuhannv>i  yccara  op- 


'Dr.  M.  SaMrnpratcdia.  Laiaian  Kuhah  f  ilsajot  Manusia  1983  (J«l  .--^  '^^V-'='»^  T.ncpi  HI- 
safai  Driyarkara). 


KB  DAN  KUALITAS  MANUSIA 


449 


timal  dalam  kehidupan  keluarga.  Karena  apabila  hal  ini  tidak  terpenuhi  dalam 
keluarganya,  masing-masing  anggota  keluarga  akan  mencarinya  justru  di  luar 
keluarganya,  sehingga  sedikit  demi  sedikit  akan  melemahkan  keintiman  ke- 
luarga atau  bahkan  meretakkan  kebersamaannya.  Akibatnya,  hidup  keluarga 
ini  kehilangan  artinya  sebagai  pembina  kemanusiaan  yang  ideal. 

Adapun  kadar  pemenuhan  tiga  kebutuhan  dasar  itu  dalam  hubungan  antar 
pribadi  yang  sehari-hari,  terutama  yang  terwujud  dalam  keluarganya  atau 
kelompok  yang  paling  dekat  dengannya,  akan  membentuk  tipe-tipe  manusia 
dengan  kepribadian  tertentu: 

Pertama,  dari  perkembangan  pemenuhan  kebutuhan  kekerabatan  (inclu- 
sion) dibentuk  manusia  yang  bersifat  hipersosial,  sosial,  atau  hipososial. 

a.  Kepribadian  hipersosial  bersifat  erat  secara  berlebih-lebihan  dengan  ke- 
luarga/kelompoknya  sendiri,  sampai  tidak  mau  berpisah  sama  sekali.  Aki- 
batnya, orang  ini  akan  mengabaikan  atau  melupakan  orang-orang  di  luar 
kelompoknya  karena  terlalu  mengutamakan  kelompoknya  sendiri.  Ma- 
nusia tipe  ini  tidak  cocok  untuk  menjabat  kepemimpinan  masyarakat  sebab 
sukar  diharapkan  bisa  menjamin  kepentingan  umum. 

b.  Kepribadian  hipososial  sebaliknya  bersifat  tidak  akrab  sampai  mau  terus- 
menerus  menjauhkan  diri  dari  keluarga/kelompoknya.  Manusia  dengan 
kepribadian  ini  sukar  diharapkan  solidaritas  dan  partisipasinya  dalam  ke- 
bersamaan  masyarakat.  Apabila  kepribadian  hipersosial  disebabkan  oleh 
pemenuhan  secara  berlebihan  akan  kebutuhan  kekerabatan  dalam  kelom- 
pok terbatas,  maka  kepribadian  hipososial  justru  karena  tidak  terpenuhi- 
nya  kebutuhan  ini  dalam  kelompok  mana  pun. 

G.  Kepribadian  sosial  bersifat  keselarasan  dari  kedua  ekstrem  tadi,  yaitu 
betul-betul  bersatu  dengan  keluarga/kelompoknya  tetapi  tetap  mau  ter- 
buka  untuk  semua  orang  lain.  Sifat  ini  dihasilkan  oleh  pemenuhan  yang 
seimbang  antara  kekerabatan  berlebihan  dan  kekurangan. 

Kedua,  dari  perkembangan  pemenuhan  kebutuhan  keperanan  (control) 
dibentuk  manusia  yang  bersifat  autokratis,  demokratis,  atau  abdikratis. 

a.  Kepribadian  autokratis  bersifat  ingin  menguasai  yang  lain  tetapi  tak  mau 
dikuasai.  Manusia  yang  bersifat  demikian  ini  banyak  terbentuk  dalam  ke- 
hidupan keluarga  lapisan  masyarakat  atas,  karena  terbiasa  mempunyai 
banyak  pembantu  atau  orang  bawahan  yang  selalu  siap  untuk  melaksana- 
kan  perintah-perintahnya. 

b.  Kepribadian  abdikratis  sebaliknya  bersifat  takut  memimpin  dan  maunya 
dikuasai  atau  dibimbing  terus-menerus,  bahkan  sukar  berperan  kalau  tidak 
dipimpin  dengan  pengarahan  yang  terperinci.  Kepribadian  kurang  berini- 


450 


ANALISA  1985  -  5 


siatif  ini  disebabkan  oleh  tidak  diiampilkan  dan  dipupuknya  kebebasan 
perorangan,  sehingga  bisanya  hanya  "manui"  yaitu  mengikuii  dari  be- 
lakang  saja  sebagai  abdi  atau  bahkan  budak.  Tipe  manusia  ini  biasanya 
berkembang  subur  dalam  kehidupan  masyarakat  lapisan  bawah,  yang  ke- 
peranannya  tak  sempat  lumbuh  karena  hidupnya  secara  rutin  dibcbani  ke- 
susahan  memenuhi  kebuluhan  primer  semaia-mata. 

c.  Kepribadian  deinokralis  sebagai  keseimbangan  dari  dua  tipe  yang  berat 
sebelah  di  atas,  bersifat  memandang  semua  orang  sebagai  sesama,  mau 
menghargai  kemampuan  sendirr  dan  kemampuan  orang  lain.  Maka  dalam 
berperilaku  kepribadian  ini  ingin  menempatkan  segalanya  demi  kebaikan- 
nya  bagi  semua. 

Ketiga,  dari  perkembangan  pemenuhan  kebutuhan  kasih  sayang  (affec- 
tion) dihasilkan  kemungkinan  kepribadian  manusia  yang  bersifat  hiper- 
•  personal,  personal,  atau  hipopersonal. 

a.  Kepribadian  hiperpersonal  bersifat  terlalu  tinggi  membawa  diri,  merasa 
diri  lebih  tinggi  daripada  kenyataannya,  angkuh  terhadap  orang  lain,  dan 
menggampangkan  segala  sesuatu.  Tipe  kepribadian  ini  terbeniuk  dari  ke- 
hidupan yang  serba  enak,  lingkungan  yang  terlalu  menyayang  dan  sangai 
memanjakannya. 

b.  Kepribadian  hipopersonal  sebaliknya  bersifat  rendah  diri,  merasa  tidak 
layak  dan  sebagai  tak  mempunyai  arti,  berpandangan  pesimis.  Tipe  kepri- 
badian ini  dibentuk  oleh  kehidupan  yang  terlalu  keras,  lingkungan  yang 
sangat  menekan  dan  langka  kasih  sayang. 

c.  Kepribadian  personal  adalah  sifat  pembawaan  diri  yang  wajar  dan  mandiri 
berkepribadian.  Tipe  kepribadian  ini  terbentuk  dari  kehidupan  yang  men- 
dapatkan  kasih  sayang  dan  pendidikan  yang  tepat. 

Berbagai  tipe  kepribadian  di  atas  jelas  merupakan  icmpaan  pendidikan 
terus-menerus  yang  terutama  dihasilkan  dalam  kehidupan  kcluarga,  khusus- 
nya  oleh  peranan  suami-islri  sebagai  pcnanggung  jawab  uiama  pcmbanpunan 
kcluarga.  Scberapa  jauh  kckayaan  kesadaran  dan  pcnghayaian  kcmanuMaan 
mcrcka  akan  tcrccrmin  dalam  pemenuhan  ahggoia-anggota  kcluarganya  akan 
kebutuhan  dasar  manusiawi:  kekcrabaian,  kcpcranan,  dan  kasih  sayang. 

Kehidupan  bcrkcluarga  yang  mcmungkinkan  anggotn-anggotanya  mclak- 
sanakan  hubungan  anlar  pribadi  yang  saling  mcngcnal.  mcncrima.  mcngakut, 
dan  bcrintcraksi  icrus-mcncrus  akan  mcmbina  anggoia-anggotanya  berke- 
pribadian sosial.  Scmcniara  iiu.  kehidupan  kcluarga  vang  scnaniiasa  mcng- 
usahakan  agar  pribadi-pribadi  ang^iianva  dapai  bcrpcran,  yaitu  ditampilkan 
dan  dipupuk  kcbcbasan/kcdiriannya  yang  bcrianggung  jawab,  akan  mcndidik 
kepribadian  yang  dcmokratis.  Dan  kcluarga  yang  mcwujudkan  kehidupan 


KB  DAN  KUALITAS  MANUSIA 


451 


sehari-hari  dalam  suasana  kasih  sayang  yang  bisa  rela  berkorban  dan  tanpa 
pamrih  egois,  mampu  membangun  insan-insan  berpembawaan  wajar  dan 
mandiri  berkepribadian. 

Maka  Keluarga  Berencana  pun  hendaknya  sehari-hari  membudidayakan 
kualitas  hubungan  antar  pribadi  sedemikian  itu  dalam  kehidupan  keluarga- 
nya,  supaya  menyuburkan  terbentuknya  sifat-sifat  kemanusiaan  yang  ber- 
kepribadian mantap,  sosial,  dan  demokratis.  Kalau  sebaliknya  dalam  kehi- 
dupannya  sehari-hari  Keluarga  Berencana  sampai  terpenuhi  hubungan  anrar 
pribadi  yang  tidak  akrab,  saling  acuh  tak  acuh,  terbiasa  dengan  saling  kecu- 
rigaan  atau  ketegangan,  bahkan  diwarnai  saling  kelalaian  atau  kebencian, 
maka  akan  berakibat  berkembangnya  kepribadian  yang  tak  beres  dan  salah 
arah  di  atas  bukan  hanya  pada  anak-anak  melainkan  juga  pada  suami  dan  istri 
itu  sendiri. 


KELUARGA  BERENCANA  MEMBANGUN  KUALITAS  DAN  KESE- 
JAHTERAAN  MASYARAKAT 

i 

~  Keluarga  Berencana  yang  memprogramkan  NKKBS  niscayalah  berakibat 
langsung  pada  pengendalian  jumlah  penduduk  secara  nasional.  Berkurangnya 
laju  pertumbuhan  penduduk  karena  penciptaan  keluarga-keluarga  kecil  me- 
mungkinkan  pemerintah  untuk  tidak  dibebani  mencurahkan  perhatian  dan 
daya-upaya  banyak  pada  peningkatan  kuantitas  dari  pemenuhan  kebutuhan 
hidup  penduduknya.  Dengan  ini  perhatian  dan  daya-upaya  bahkan  bisa  di- 
alihkan  pada  peningkatan  secara  optimal  kualitas  dari  pemenuhan  kebutuhan 
hidup  itu.  Khususnya  pertumbuhan  penduduk  yartg  pesat  menyebabkan  per- 
sentase  kependudukan  lebih  membesar  pada  manusia  muda  yang  justru  ber- 
sifat  konsumtif,  sehingga  produktivitas  bangsa  dan  keluarga  kebanyakan  di- 
habiskan  untuk  kepentingan  konsumsi  daripada  keperluan  investasi  demi 
pembangunan  hari  depan  yang  lebih  cerah. 

Hal  itu  jelas  sangat  berarti  bagi  negara  kita  yang  masih  negara  ber- 
kembang.  Dalam  kondisi  dunia  atau  masyarakat  yang  tak  berkeadilan  sosial 
dewasa  ini  setiap  bangsa  dan  juga  masing-masing  keluarga  ditantang  untuk 
menegakkan  serta  meningkatkan  martabat  dan  kemandiriannya  di  tengah- 
tengah  persaingan  perkembangan  yang  cenderung  semakin  memperlebar  ke- 
senjangan  sosial.  Apalagi  pertumbuhan  penduduk  yang  pesat  di  samping 
cenderung  memperbanyak  dan  meruwetkan  masalah-masalah  sosial,  juga  se- 
makin memperberat  beban  ekologis  pada  daya  dukung  yang  terbatas  dari  ke- 
lestarian  alam  tanah  air  kita. 

Tuiuan  keluarga  kecil  untuk  mencapai  kesejahteraannya  yang  lebih  ber- 
daya/nampu  mengusahakan  kebutuhan  ekonomi,  kesehatan,  keterlibatan 

Ik 


452 


ANALISA  1985  -  5 


sosial,  penyempurnaan  berbagai  bakai  pribadi  manusia  memang  baru  maniap 
dan  utuh  jika  sekaligus  sekuat  tenaga  mengeinhangkan  kebahagiaan  (iap  ang- 
goianya.  Kebahagiaan  ini  bersumberkan  sikap  dan  pcrilaku  di  dalam  keluarga 
saling  berbaik  hati,  berianggung  jawab,  rcla  berkorban,  dan  berhubungan 
akrab  yang  diperkuat  oleh  keyakinan  Ketuhanan  dengan  ciia-cita  luhur,  budi 
utama,  niirani  suci,  dan  semangai  mulia.  Pola  keluarga  demikian  dapai 
menghasilkan  warga-warga  yang  tidak  menyusahkan  masyarakat,  sebaliknya 
justru  menyumbang  kemajuan  masyarakai  dalam  hal  pembangunan  ekonomi, 
kesehatan,  sosial,  budaya,  hidup  moral,  dan  Keiuhanan. 


Kesejahteraan  masyarakat  memang  sangat  lergantung  pada  kualiias 
keluarga-keluarga  yang  akhir-akhir  ini  giat  dilancarkan  pembinaannya  me- 
lalui  perancangan  keluarga-keluarga  kecil  yang  bahagia  dan  sejahtera.  Ke- 
sejahteraan masyarakat  ini  berupa  kesejahteraan  umum  menyeluruh  yang  ler- 
bangun  dari  darma  bakti  ataupun  partisipasi  positif  anggoia-anggoia  keluarga 
sebagai  warga  masyarakat.  Jelaslah  tersedianya  seria  perkembangan  berbagai 
barang  dan  jasa  kebutuhan  hidup  ekonomi,  sosial,  budaya  dalam  masyarakai 
pada  umumnya  sebanding  dengan  sejauh  mana  keperanan  keluarga-keluarga 
keseluruhan  secara  nasional. 


Kecukupan  dan  keseimbangan  kebutuhan  hidup  yang  mewujudkan  kese- 
jahteraan umum  menyeluruh  dalam  masyarakat  jelas  diteniukan  oleh  lingkai 
kualitas  kemanusiaan  keluarga-keluarga.  Kiranya  kualitas  kemanusiaan  yang 
diperkembangkan  dalam  setiap  keluarga  merupakan  fakior  yang  mendasar 
bagi  terciptanya  masyarakat  beradab  dan  adil  sejahtera.  Maka  serine  diunc- 
kapkan,  bahwa  keluarga-keluarga  merupakan  sendi  masyarakai.  Kehidupan 
keluarga-keluarga  yang  kacau-balau  dan  mendcriia  akan  menghasilkan  ma- 
syarakat yang  lemah  sehingga  sukar  berkembang.  Layaklah  diickankan  fung<i 
keluarga-keluarga  yang  pada  hakikatnya  menjadi  wadah  oiau  Icmha^ia  kodra 
uniuk  pendidikan  kemanusiaan,  bukan  hanya  untuk  anak-anak  yanc  dilahii- 
kannya  mclainkan  juga  untuk  suami-isiri  yang  mcngcmbangkan  keluarga  iiu. 

Jelaslah  setiap  anak  secara  idcalnya  harus  disiapkan  oleh  keluarga  untuk 
menjadi  maiang  dalam  aspck  kemanusiaan,  sehingga  pada  usia  dcwasa  nanii 
sudah  bisa  berdiri  sendiri  dan  berianggung  jawab.  Namun  secara  "long  life 
education"  dalam  arli  luas.  suami  dan  isiri  pun  dalam  mcmbina  kclwarganva 
niscaya  dikembangkan  aspck  kemanusiaan  tucicka  kc  arah  kemanusiaan  >ang 
semakin  kava  aiau  Iciap  saja  kc.dil  kcmanusiaannya.  Hal  im  mudah  dmie- 
ngcrii  scbab  kurun  wakiu  kehidupan  di  dunia  bagi  scmua  oiang  merupakan 
mcdan  bclajar  uniuk  meraih  tingka!  kcscmpurnaan  kemanusiaan  yang  sr 
tinggi-iingginya.  I  ugas  ini  lidak  bcrhcnti  scwakiu  manusia  muda  sudah  men- 
jadi orang  dewasa  dan  mcndiriknn  kcluarganya  sendiri. 


i 


KB  DAN  KUALITAS  MANUSIA  453 


I 


Pendidikan  kemanusiaan  itu  merupakan  hal  pokok,  karena  akan  menen- 
tukan  bernilai  atau  tidaknya  peranan  setiap  potensi  lain  yang  dikembangkan 
seseorang.  Dapat  saja  seorang  sungguh  berhasil  mencapai  kemajuan  berpres- 
tasi  di  antara  berbagai  bakatnya  seperti  kemampuan  dalam  olah  raga,  ke- 
terampilan  seni,  kecakapan  kepemimpinan,  dan  kecerdasan  ilmiah  tetapi  bila 
tidak  dibarengi  penyempurnaan  kemanusiaan,  mudah  berakibat  lebih  pada 
kerugian  atau  penderitaan  masyarakat  lingkungannya  dan  kemalangan  orang 
itu  sendiri.  Sebaliknya  berbagai  potensi  mungkin  berkembang  biasa-biasa 
saja,  tetapi  karena  diutuhkan  oleh  pengembangan  kemanusiaan  secara  op- 
timal, justru  kehadiran  seseorang  sangat  menguntungkan  masyarakat  ling- 
kungannya dan  membuat  orangnya  sendiri  sangat  puas  akan  hidupnya. 

Pendidikan  kemanusiaan  itu  terutama  terlaksana  melalui  pen^ialaman, 
penghayatan,  serta  pengamalan,  dan  tidak  cukup  hanya  dengan  sekadar 
pengajaran  atau  pendesakan.  Adapun  hakikat  kemanusiaan  sendiri  pada  inti- 
nya  adalah  kesadaran  atau  kepekaan  dan  "patrap"  (bahasa  Jawa  untuk  watak 
orientatiO  yang  mengikhtiarkan  kesejahteraan  maupun  kebahagiaan  bersama, 
dengan  kata  lain  kepribadian  orang  yang  bertekad  untuk  memperindah  dan 
meluhurkan  kehidupan  bersama  sebagai  manusia.  Tentulah  perwatakan  ber- 
kemanusiaan  ini  baru  terbentuk  dan  dikembangkan  dalam  masing-masing 
anggota  keluarga,  kalau  senantiasa  digiatkan  pelaksanaannya  dalam  kehi- 
dupan keluarga  yang  sehari-hari.  Tcladan  yang  diprakickkan  oleh  suami-istri 
dalam  perilaku  yang  nyata  dengan  scndirinya  mcnjadi  pcngalaman  dan  peng- 
hayatan anak-anaknya,  yang  kemudian  pasii  diiiru,  diinicrnalisasi  (dibatin- 
kan),  dan.diidentifikasi  anak-anak  dalam  pengamalan  mcrcka. 

Dalam  kehidupan  keluarga  demikian  itu  nilai  kemanusiaan  setiap  ang- 
gotanya  secara  dialektis  saling  memberi  pengaruh  dan  dampak  untuk  me- 
mupuk  atau  menghambat,  menguatkan  atau  melemahkan,  dan  menyempur- 
nakan  atau  memerosotkan  kadar  kemanusiaan  masing-masing  anggota  ke- 
luarga. Pastilah  kekayaan  kesadaran  dan  penghayatan  kemanusiaan  itu  ter- 
utama tercermin  dalam  perwujudan  perilaku  dan  hubungan  antar  pribadi  dari 
anggota-anggota  dalam  kehidupan  keluarganya  sendiri  maupun  di  tengah- 
tengah  warga  masyarakat  luas.  Sebagai  contoh  perilaku  yang  positif  adalah 
kedisiplinan,  dan  perilaku  yang  negatif  adalah  kurang  pengendalian  diri.  Se- 
mentara  itu,  hubungan  pribadi  yang  positif  adalah  keramahan  yang  tulus,  dan 
hubungan  pribadi  yang  negatif  adalah  berlaku  serakah. 

Kekayaan  kemanusiaan  seseorang  itu  akan  terungkap  dalam  perilaku  dan 
hubungan  pribadi  yang  mengikhtiarkan  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  ber- 
sama, memperindah  dan  meluhurkan  kehidupan  bersama,  oleh  karena  itu 
menebarkan  rasa  simpati  dan  menumbuhkan  keakraban  serta  kebersamaan 
Sebahknya,  kemiskinan  orang  dalam  hal  kemanusiaan  akan  terungkap  dalam 


454 


ANALISA  1985  -  5 


perilaku  dan  hubiingan  pribadi  yang  kering,  hanipa,  lak  niongikhiiarkan  kc- 
sejahieraan  serta  kebahagiaan  bersama  dan  malahan  menghambamya,  ber- 
sifai  memandulkan  atau  jusiru  memperburuk  kehidupan  bersama,  oleh  ka- 
rena  itu  membosankan  dan  bahkan  menebarkan  rasa  antipati  maupun  per- 
musuhan. 


Berkembangnya  pengetahiian  tentang  kemanusiaan  mcmang  peniing  un- 
luk  memperluas  kesadaran  dan  memperkaya  penghayatan  dalam  hal  kema- 
nusiaan. Akan  tetapi  ini  tidak  berarii  bahwa  orang-orang  yang  lidak  memiliki 
pengeiahuan  formal  yang  cukup  tentang  kemanusiaan,  pasti  miskin  dalam  hal 
kesadaran  dan  pcngamalan  kemanusiaan.  Ideainya  kekayaan  kemanusiaan 
diperoleh  secara  teoretis  melalui  pengetahuan  dan  sekaligus  secara  praktis 
melalui  pengalaman,  penghayatan,  dan  pengamalan.  SeringkaU  orang  yang 
sederhana  dan  kurang  berpendidikan  formal  justru  jauh  lebih  kaya  dalam  hal 
kemanusiaan  daripada  orang  yang  terpelajar  secara  formal.  Hal  ini  menegas- 
kan  bahwa  kekayaan  kemanusiaan  lehih  lerhiiupiin  chilam  Jiwa  oraivj  karena 
pengalaman,  penghayatan,  dan  pengamalan  daripada  melalui  pengetahuan 
teoretis  tanpa  praktek. 

Oleh  sebab  itu,  tidak  mengherankan  kalau  suami-istri  yang  sederhana  dan 
kurang  berpendidikan  formal  dapat  mendidik  anak-anak  menjadi  warga  yang 
jauh  lebih  bermutu  untuk  pembangunan  masyarakat.  Sebaliknya,  suami-istri 
berkedudukan  sosial  dan  berpendidikan  formal  tinggi  malahan  menghasilkan 
anak-anak  sebagai  warga  benalu  atau  perusak  masyarakat.  Keluarga  terpe- 
lajar ini  mempunyai  kemungkinan  lebih  untuk  menjelaskan  dan  mcmbekali 
pada  anak-anaknya  dalam  hal  pengetahuan  kemanusiaan  tetapi  tidak  didu- 
kung  oleh  pengalaman,  penghayatan,  dan  pengamalan  anak-anak  dalam  ke- 
luarganya.  Sebaliknya  suami-istri  sederhana  dan  lak  terpelajar  yang  kurang 
mampu  menjelaskan  dan  membekali  pengetahuan  kemanusiaan  mampu 
mcngamalkan  kemanusiaan  itu  dalam  rumah  tangganya,  schingga  dapat  di- 
alami,  dihayati,  dan  diamalkan  juga  oleh  anak-anak  mercka. 

Pembangunan  nasional  sudah  diamanaikan  oleh  GHHN  uniuk  mcmba- 
ngun  manusia  seuiuhnya  dan  masyarakat  scluruhnya.  Maka  jclaslah  Kcluaiga 
Bcrcncana  mempunyai  sumbangan  bcsar  bagi  pclaksanaan  amanai  icrscbut. 
Uniuk  iiu  scwajarnya  secara  sisicmatis  Keluarga  Bcrcncana  diosahakan  mc- 
ngcmbangkan  bcrbagai  potcnsi  pribadi  anggotanya  supaya  tcrcipia  kcpn- 
badian  yang  kava  jiwa-raganya  dilandasi  pcnvcmptimaan  kemanusiaan.  Se- 
cara ini  tcrcapainva  kcscluruhan  kualiias  manusia  nann  lidak  hanya  tah«m 
pada  kcpcniingan  diri  scndiri  aiau  kcUvnpok  icrbaias,  mclamkan  luga  men- 
capai  kcscluruhan  kualiias  manusia  yang  scjaii  dan  maksimal  karena  mc- 
mancarkan  kcscjahicraan  aiaupun  kebahagiaan  bersama  dalam  masvarakat 
yang  scluas-luasnva.  Pcngcmbangan  keluarga  mcmang  harus  d.rcncanakan 


KB  DAN  KUALITAS  MANUSIA 


455 


demikian,  sebab  pelalaiannya  bisa  mengembangkan  kehidupan  keluarga  yang 
menyelewengkan  kepribadian  anggotanya  dan  akibatnya  ia  tidak  berguna  te- 
tapi  malahan  menyusahkan  bagi  masyarakat  lingkungannya. 

Karena  keluarga  menjadi  pendidik  pribadi-pribadi  yang  sehat  perkem- 
bangannya  atau  pribadi-pribadi  yang  tak  beres,  niscaya  masyarakat  yang  akan 
menerima  akibatnya,  yaitu  beruntung  memperoleh  warga-warga  yang  berguna 
untuk  kebaikan  masyarakat  lebih  lanjut  atau  hanya  menanggung  beban  dari 
warga  yang  tidak  menyumbang  apa-apa,  bahkan  mungkin  masyarakat  justru 
diancam  kelestariannya  oleh  kehadiran  warga-warganya  yang  merusak.  Ba- 
gaimanapun  juga  kehidujjan  keluarga  sungguh  berperanan  mendasar  untuk 
kemajuan  masyarakat,  karena  dari  hidup  berkeluarga  ditempa  jenis-jenis 
kepribadian,  yang  nanti  masyarakat  tinggal  cukup  mudah  mengembangkan- 
nya  atau  sebaliknya  tetap  sangat  sulit  memperbaikinya. 

Jelaslah  masyarakat  kita  membutuhkan  warga-warga  yang  demokratis, 
sosial,  dan  mandiri  berkepribadian,  sebab  hanya  orang-orang  macam  inilah 
yang  bisa  diandalkan  untuk  menunjang  dan  menggiatkan  pembangunan  ma- 
syarakat, baik  untuk  masa  sekarang  (sumber  daya  suami-istri)  maupun  untuk 
masa  mendatang  (sumber  daya  anak-anak).  Penyumbang  dan  sumber  utama 
untuk  tenaga-tenaga  pembangunan  demikian  adalah  kehidupan  keluarga- 
keluarga.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  sebagai  keseluruhan  perlu  merasa 
berkepentingan  dan  memberi  perhatian  besar  pada  pembinaan  kebahagiaan 
dan  kesejahteraan  hidup  keluarga;  sebab  apabila  hidup  keluarga  berkembang 
sehat,  maka  masyarakat  pun  akan  mantap.  Sebaliknya  bila  keutuhan  kehi- 
dupan keluarga  terpecah,  maka  masyarakat  akan  goyah. 


Komunikasi  dalam  Proses  Kesatuan 

dan  Persatuan  Bangsa 


Medelina  KUSHARWANTI* 


PENDAHULUAN 

Apabila  suatu  masyarakat  dibuatkan  jalan-jalan  baru,  diberi  surat  kabar, 
radio,  teater-teater  atau  buku-buku  pada  waktunya  tampaklah  akibai-akibai 
yang  besar.  Perubahan  timbul  dalam  cara  berpikir  orang  banyak  dan  pada  apa 
yang  mereka  hargai.^  Alinea  ini  sebenarnya  hanya  hendak  menunjukkan 
bahwa  sarana-sarana  komunikasi  memiliki  "daya  yang  cukup  ampuh"  di 
dalam  mendatangkan  perubahan-perubahan  pada  masyarakat,  melalui  pesan- 
pesan  yang  disampaikan.  Baik  perubahan  pola  pikir  maupun  lingkah  laku. 
Alat-alat  tersebut  mampu  menawarkan  dan  memperkenalkan  ide-ide  baru 
beserta  keuntungan-keuntungannya.  Lewai  radio  para  pctani  diperkenalkan 
kepada  metode  pertanian  modern  yang  akan  memberikan  hasil  lobih  memuas- 
kan  dibandingkan  dengan  metode  pertanian  tradisional  yang  selama  ini  dike- 
nal.  Terdorong  keinginan  memperoleh  hasil  yang  Icbih  baik,  para  pctani  ke- 
mudian  mcngganti  cara-cara  beriani  mereka  dengan  cara  modern  scperii  yanc 
diperkenalkan  Icwat  radio.  Melalui  layar  telcvisi  masyarakat  dapai  diaiak 
mengagumi  budaya  suatu  suku  yang  sebchininya  sama  sckali  lidak  dikcnal. 
Dari  rasa  kaguni  tersebut  lama-kclaniaan  akan  tiinhul  rasa  memiliki  dan  <c 
kaligus  mcnimbulkan  rasa  cinia  tcrliadap  budaya  yang  diianipilkan. 

Sistcm  komunikasi  yang  dcmikian  mcmungkinkan  lorjadinya  koordinasi 
dari  kcsatuan-kcsaiuan  geografis  yang  luas.  Mcnycbarkan  kcsadaran  akan 
aspck-aspck  kchidupan  yang  lidak  mcrupakan  bagian  dari  pcngalaman  pcnv 
baca.  pcndcngar  aiau  pirsawan.  Kcmajuan-kcmajuan  di  bidang  komunikasi 


•Siaf  CSIS. 

'Ilhicl  dc  Sola  I'<m»I.  ••K.-nnina  .im  .Ian  I'cmbanjjiinan.-  di  dalam  Myron  Wcinct  (cd  ).  Mode 
muru  pnumxko  Pctinvhuluw  (Yogvakarta:  Gajah  Mada  UnivtrMty  Prc«,  1980.  hal.  45. 


KOMUNIKASI  DAN  KESATUAN/PERSATUAN  BANGSA  457 

I 

telah  mengubah  konstelasi  masyarakat  menjadi  suatu  kesatuan  organik  yang 
hidup  dinamis.  Keadaan  yang  terjadi  di  suatu  tempat  akan  berpengaruh  di 
tempat  lain  pada  waktu  yang  hampir  bersamaan,  ide  yang  berkembang  di  suatu 
tempat  akan  dapat  dengan  cepat  dijalankan  ke  tempat  lain  sesuai  dengan  yang 
dikehendaki.  Keadaan  demikian  berlaku  di  Indonesia,  ide-ide  atau  pesan- 
pesan  pemerintah  dapat  disebarkan  ke  seluruh  rakyat  di  tanah  air  melalui 
sarana-sarana  komunikasi  untuk  mendapatkan  perubahan  atau  menciptakan 
keadaan  yang  diinginkan.  Termasuk  di  dalamnya  penyebaran  ide  dan  pesan 
pemerintah  untuk  mewujudkan  kesatuan  persatuan  di  dalam  kehidupan  ber- 
bangsa  dan  bernegara. 

Tulisan  ini  bertujuan  membahas  sejauh  mana  komunikasi  yang  telah  di- 
bangun  pemerintah  mampu  menyampaikan  pesan-pesannya  secara  tepat  dan 
mengena  kepada  masyarakat  dalam  rangka  usaha  menciptakan  iklim  bagi 
kukuhnya  persatuan  dan  kesatuan  bangsa. 

Pembahasan  terhadap  pembangunan  komunikasi  pemerintah  ini  me- 
nyangkut  pembangunan  sarana-sarana  komunikasi,  teknik-teknik  penyam- 
paian  pesan  dan  yang  paling  pokok  adalah  bagaimana  pemerintah  membentuk 
pesan-pesannya,  sehingga  pesan-pesan  tersebut  mampu  menumbuhkan  moti- 
vasi,  mengubah  pola  pikir  atau  tingkah  laku  masyarakat  seperti  yang  diha- 
rapkan. 


PERSATUAN  DAN  KESATUAN  BANGSA 

Ada  pandangan  yang  beranggapan  bahwa  bangsa  Indonesia  lama, 
mungkin  sudah  ada  sejak  jaman  pra-sejarah.  Dalam  masa  tertentu  terutama 
dalam  masa  kerajaan  agung  Sriwijaya  dan  Majapahit,  persatuan  dan  kesatuan 
bangsa  Indonesia  tampak  jelas  terwujud  sebagai  suatu  kesatuan  politik  yang 
besar.  Namun  setelah  penjajah  datang,  dengan  memecah-belah,  mereka 
berhasil  menaklukkan  seluruh  Kepulauan  Indonesia  beserta  dengan  pendu- 
duknya  guna  dijadikan  sumber  kemakmuran  bagi  negara  asal. 

Dimulai  dengan  pendirian  Budi  Utomo  (1908)  benih-benih  kesadaran  ber- 
bangsa  dan  bernegara  mulai  ditumbuhkan.  Lewat  pendidikan  mulai  dita- 
namkan  kecintaan  terhadap  bangsa  dan  tanah  tempat  lahir.  Ide-ide  ini  diso- 
sialisasikan  lewat  surat-surat  kabar  yang  terbit  pada  waktu  itu.  Tahun  1928, 
jawaban  terhadap  tantangan  usaha  pemecahbelahan  semakin  dipertegas. 
Kaum  muda  mencetuskan  Sumpah  Pemuda  pada  tanggal  28  Oktober  1928. 
Dengan  sumpah  ini  ditetapkan  identitas  bangsa  yang  melahirkan  bangsa  In- 


Lihai,  Harsya  W.  Bachtiar,  "Integrasi  Nasional  Indonesia:  Beberapa  Catalan,"  Analisa 
No.  11,  Tahun  1984. 


458 


ANALISA  1985  -  5 


donesia  dalam  arti  etnis  dan  poliiis,  merupakan  wujud  kesaiuan  dan  persatuan 
bangsa,  tanah  air  dan  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  nasional.  Konsep  kesa- 
tuan  dan  persatuan  bangsa  yang  tampak  nyaia  pada  lahun  1928  tersebui,  ler- 
nyata  menjadi  alat  yang  berguna  bagi  pendobrakan  belenggu  penjajahan  di 
tahun  1945.  Setelah  proklamasi  kemerdekaan  sampai  sekarang,  gerakan 
kebangsaan  Indonesia  semakin  diiingkatkan  untuk  mempersatukan  suku-suku 
bangsa  di  kepulauan  kita  menjadi  suatu  bangsa  yang  besar.  Proses  memper- 
satukan penduduk,  budaya  serta  daerah  yang  merupakan  unsur  lerpenting  di 
dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  semakin  direkaikan  dengan  Pan- 
casila  dan  UUD  1945  sebagai  falsalah  hidup  seria  sumber  hukum  bagi  seluruh 
rakyat.  Di  samping  itu  strategi  pembangunan  nasional  yang  teriuang  di  dalam 
GBHN  merupakan  rangkaian  program  di  segala  bidang  yang  memberikan 
gambaran  mengenai  wujud  masa  depan  yang  diinginkan  dan  dioperasikan 
melalui  tahapan-tahapan  Pembangunan  Lima  Tahun.  Perangkat-perangkat 
tersebut  dipakai  di  dalam  pembentukan  negara  Indonesia  yang  di  dalam  me- 
lakukan  tugasnya  menganut  aliran  pikiran  integralistik,  maksudnya  negara 
tidak  mempersatukan  diri  dengan  golongan  yang  paling  kuat,  melainkan 
mengatasi  segala  golongari  dan  perseorangan  serta  mempersatukan  diri  de- 
ngan segala  lapisannya.-'  Pemikiran  ini  sejalan  dengan  pendapat  Ernest 
Renan,  bahwa  pengertian  bangsa  (nation)  adalah  solidaritas  besar  yang  ter- 
bentuk  oleh  perasaan  yang  timbul  sebagai  akibat-akibat  pengorbanan-pengor- 
banan  yang  telah  diadakan  bersama  dan  kesediaannya  untuk  melaksanakannya 
lagi  di  masa  depan,  bagi  bangsa  Indonesia  ini  berarti  pula  mencakup  kese- 
diaan  untuk  mencapai  cita-cita  bersama  yaitu  masyarakat  adil-makmur  baik 
material  maupun  spiritual  berdasarkan  Pancasila.  Dengan  demikian  kesaiuan 
dan  persatuan  dalam  hidup  berbangsa  dan  bernegara  tidak  terbatas  hanya  ber- 
dasarkan pada  kesamaan  ras,  bahasa,  agama  atau  kepentingan  serta  baias- 
batas  geografis,  namun  berdasarkan  kesamaan  yang  tumbuh  akibat  pengor- 
banan  masa  lalu,  masa  kini  dan  yang  akan  datang.  Hal  lain  yang  mcngikat 
dan  mendorong  kesatuan  dan  persatuan  bangsa  ialah  keinginan  mcmcnuhi 
tugas-tugas  negara  seperti  termaktub  dalam  Pcmbukaan  UUD  1945  alinca 
keempat,  untuk  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  In- 
donesia dan  untuk  mcmajukan  kcscjahteraan  umum.  monccrdaskan  kehi- 
dupan bangsa  dan  ikut  mclaksanakan  kctcrtiban  dunia  yang  berdasarkan 
kemerdekaan.  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Schingga  dapailah  d«- 
pahami.  bahwa  usaha  mcnibina  kesaiuan  di  dalam  berbangsa  dan  bernegara 
bukan  hanya  diiopang  olch  kcrukunan  aniar  suku.  ras.  umai  bcragama  scria 
persatuan  geografis  bclaka.  namun  pcrlu  dilunjang  olch  kcmaniapan  bidanp 
ideologi.  poliiik.  ckonomi,  sosial-budaya  dan  pcriahanan  kcamanan.  Kclc- 
mahan  pada  salah  saiu  bidang  icrscbui.  akan  merupakan  ancaman  bagi  kc- 


Siguntang.  1959).  hal.  114. 


KOMUNIKASI  DAN  KESATUAN/PERSATUAN  BANGSA 


459 


satuan  dan  persatuan  bangsa.  Andaikata  terdapat  kerapuhan  dalam  bidang 
ideologi,  niscaya  negara  akan  dengan  mudah  dimasuki  berbagai  ideologi  dan 
paham  asing  yang  merasuki.seluruh  masyarakat,  yang  akhirnya  akan  me- 
nimbulkan  berbagai  penggolongan  dan  pengelompokan  masyarakat  atas  dasar 
ideologi  atau  paham  yang  berbeda-beda  dan  bertentangan  satu  sama  lain. 
Oleh  sebab  itu  konsepsi  Wawasan  Nusantara  yang  mencakup  perwujudan 
kepulauan  Nusantara  sebagai  satu  kesatuan  politik,  sosial-budaya,  ekonomi 
dan  pertahanan  keamanan  disertai  doktrin  Ketahanan  Nasional  sebagai  ke- 
mampuan  dan  ketangguhan  bangsa  untuk  menjamin  kelangsungan  hidupnya 
menuju  kejayaan  bangsa  dan  negara  adalah  langkah-langkah  untuk  mem- 
perkukuh  persatuan  di  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  sebagai 
perisai  menanggulangi  usaha-usaha  pemecahbelahan.  Kebijaksanaan  dan  stra- 
tegi  yang  telah  disepakati  bersama  ini  dengan  sendirinya  harus  dipahami  oleh 
seluruh  rakyat,  sekaligus  disertai  konsekuensi  untuk  melaksanakannya. 
Namun  demikian  kondisi  yang  menunjang  diterimanya  kebijaksanaan-kebi- 
jaksanaan  tersebut  harus  dipersiapkan,  antara  lain  dengan  sosialisasi  konsep- 
konsep  dan  kebijaksanaan-kebijaksanaan  tersebut,  agar  masyarakat  benar- 
benar  dapat  menerima  dan  sekaligus  merasa  terikat  untuk  ikut  serta  melak- 
sanakannya. 


KOMUNIKASI  SEBAGAI  ALAT 

||  Komunikasi  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  merupakan  salah  satu 
alat  sosialisasi  dan  juga  cara  untuk  mendapatkan  keadaan  yang  diharapkan. 
Kebutuhan  ini  semakin  mendesak,  dengan  adanya  kenyataan-kenyataan  yang 
muncul  bahwa  selama  40  tahun  merdeka,  bangsa  Indonesia  belum  mampu  me- 
wujudkan  semua  harapan  dan  cita-citanya  secara  penuh.  Masih  banyak  per- 
soalan  yang  hadir  sebagai  perintang.  Misalnya  di  dalam  negeri  sendiri  kesa- 
tuan dan  persatuan  yang  merupakan  kunci  pokok  dalam  tata  hidup  berbangsa 
dan  bernegara  masih  terus  terancam  dengan  persoalan-persoalan  yang  ber- 
sumber  dari  pertikaian-pertikaian  yang  disebabkan  perbedaan  suku,  ras 
maupun  agama.  Perbedaan-perbedaan  ideologi  yang  muncul  dalam  masya- 
rakat sering  terasa  mengganggu  ketenteraman  hidup  bersama,  belum  lagi  ma- 
salah  pertambahan  penduduk,  kepadatan  dan  penyebarannya,  serta  kurang 
memadainya  kesempatan  kerja  yang  tidak  jarang  menimbulkan  gejolak  dan 
kerawanan  sosial.  Masalah  ketergantungan  dari  luar,  terutama  dari  negara- 
negara  maju  yang  berupa  pasaran,  impor  kapital/teknologi  serta  konflik- 
konflik  yang  diakibatkan  oleh  teknologi  yang.memperbesar  daya  singgung  se- 
hingga  pertentangan  kepentingan  tidak  dapat  diakomodasikan.  Persoalan- 
persoalan  ini  perlu  dipahami  oleh  masyarakat  dengan  proporsi  yang  sebe- 

-narnya,  lewat  informasi-informasi  yang  jelas  dan  benar,  sehingga  dapat  di- 
harapkan munculnya  peran-serta  masyarakat  untuk  turut  memikirkan  dan 


460 


ANALISA  1985  -  5 


mencari  jalan  ke  luar  dan  bukannya  meniperumii  permasalahan.  Menurui 
Klauss  Knoir,  kekuaian  nasional  mclipuii  liga  unsur,  yaiiu  nioiivasi,  ke- 
niampuan  tlsik  dan  pengclolaan.  Dcngan  komunikasi  moiivasi  dapai  diba- 
ngun,  diiiiigkaikan  sebagai  sikap  mental  yang  ulei  dan  langguh,  bcrlandaskan 
pada  perjuangan  dan  kesediaan  bcrkorban. 

Uniuk  mendapatkan  sikap-sikap  yang  demikian  ini  Pemcriniah  Indonesia 
berupaya  dengan  memperbanyak  seria  mempersering  pesan-pesan  dalani  ben- 
tuk  informasi-informasi  maupun  hinibauan  yang  disanipaikannya  levsai  sural 
kabar,  televisi,  radio  maupun  melalui  media-media  yang  lain.  Sebagai  indi- 
kator,  jumlah  Pusat  Penerangan  Masyarakai  (Puspenmas)  diiingkaikan  dari 


Gratik  1 

PERKEMBANGAN  JUMLAH  PUSPENMAS  1978/1979  -  1983/1984 


KOMUNIKASI  DAN  KESATUAN/PERSATUAN  BANGSA 


461 


I 

89  buah  pada  tahun  1978/1979,  menjadi  251  buah  pada  tahun  1983/1984. 
Dengan  peningkatan  ini  diharapkan  semakin  banyak  dan  semakin  kontinu 
penyampaian  pesan-pesan  pemerintah  kepada  masyarakat  untuk  menciptakan 
kondisi  yang  diinginkan. 

Penambahan  dan  peningkatan  juga  dilaksanakan  pada  jam  siaran  RRI 
.  dari  704  jam  pada  tahun  1978/1979  menjadi  1.442  jam  pada  tahun  1983/1984. 
Meskipun  alokasi  waktu  untuk  masing-raasing  bidang  acara,  tidak  banyak 
mengalami  perubahan  kecuali  pengurangan  penyampaian  berita  dari  29% 
pada  tahun  1978/1979  menjadi  25%  pada  tahun  1983/1984,  dan  penambahan 
pada  acara  kebudayaan  dari  45%  untuk  periode  1978/1979  menjadi  50%  pada 
periode  1983/1984,  tetapi  karena  jumlah  jam  siaran  secara  keseluruhan  di- 
tambah,  maka  dengan  sendirinya  frekuensi  penyiaran  tiap-tiap  bidang  acara 
meningkat  pula  (lihat  Tabel  1). 

Tabel  1 

JUMLAH  JAM  SIARAN  RATA-RATA  PER  HARI 

ty  DARI  SELURUH  STASIUN  PEMACAR  RRI 

SERTA  IMBANGAN  JENIS  SIARANNYA,  1978/1979  -  1983/1984 


1' 

Uraian 

1978/79 

Repelita  III 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Jumlah  jam  siaran  rata-rata 

per  hari 

704 

704 

706 

709 

729 

1.442 

Berita/penerangan 

(29%) 

(30%) 

(25%) 

(25%) 

(25%) 

(25%) 

Pendidikan/agama 

(19%) 

(19%) 

(20%) 

(20%) 

(20%) 

(20%) 

Kebudayaan/hiburan 

(45%) 

(44%) 

(50%) 

(50%) 

(50%) 

(50%) 

Iklan/lain-lain 

(  7%) 

(  7%) 

(  5%) 

(  5%) 

(  5%) 

(5%) 

Sumber:    Lampiran  Pidato  Kenegaraan  Presiden  Republik  Indonesia  di  depan  Sidang  DPR  16 
Agustus  1984. 


Selain  penambahan  jumlah  Puspenmas  serta  penambahan  jam  siaran  RRI, 
maka  jam  siaran  TVRI  pun  ditingkatkan  pula,  dari  24.302  jam  pada  tahun 
1978/1979  menjadi  25.970  jam  pada  tahun  1983/1984.  Peningkatan  ini  hanya 
sebesar  6,86%,  tetapi  dengan  adanya  kebijaksanaan  penghapusan  siaran  iklan 
di  TVRI  maka  jam  siaran  untuk  bidang  penerangan/berita,  pendidikan/ 
agama,  hiburan/seni  budaya  dan  Iain-lain  semakin  bertambah  pula. 


462 


ANALISA  1985  -  5 


Tabel  2 

JUMLAH  JAM  SIARAN  SERTA  IMBANGAN  JENIS  SIARAN  TVRI.' 
1 978/ 1 979  -  1 983/ 1 984  (dalam  jam) 


Uraian 

1978/79 

Repclita  III 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

Jam  siaran 

24.302 

24.302 

25.719 

25.719 

25.%5 

25.970 

Berita/penerangan 

(22%) 

(22%) 

(22%) 

(28%) 

(28%) 

(27%) 

Pendidikan/agama 

(23.%) 

(23%) 

(23%) 

(23%) 

(23%) 

(24%) 

Hiburan/seni  budaya 

(45%) 

(45%) 

(45%) 

(47%) 

(47%) 

(47%) 

Iklan 

(  8%) 

(  8%) 

(  8%) 

Lain-lain 

(  2%) 

(  2%) 

(  2%) 

(  2%) 

(  2%) 

(  2%) 

Jumlah  jam  siaran  selama  setahun  dari  seluruh  stasiun  TVRI. 

Siimber:    Lampiran  Pidato  Kenegaraan  Presiden  Republik  Indonesia  di  depan  Sidang  DPR. 
16  Agustus  1984. 


Dengan  pesan-pesan  yang  semakin  dipersering  tersebut,  maka  lewat  acara- 
acara  yang  disajikan  mass  media  diharapkan  tumbuh  kondisi  yang  menunjang 
munculnya  partisipasi  masyarakat  dalam  menghadapi  semua  problema  yang 
timbul  di  dalam  penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Selain 
itu  pesan-pesan  lewat  media  ini  juga  diarahkan  bagi  pembentukan  sikap-sikap 
yang  diinginkan  pemerintah,  yakni  terpeliharanya  keutuhan  dan  persaiuan 
bangsa,  dengan  menumbuhkan -rasa  senasib  secita-cita,  menumbuhkan  soli- 
daritas  nasional  yang  gemanya  dapat  dirasakan  semua  orang,  serta  irsaha- 
usaha  menarik  partisipasi  rakyat  terhadap  pembangunan  dengan  pcncrangan 
kopcrasi,  penyuluhan  pajak  dan  lain  sebagainya.  Dengan  harapan  agar  pesan- 
pesan  tersebut  mcmiliki  daya  jangkau  yang  lebih  luas,  meraia  di  .seluruh  lanah 
air  dan  segenap  lapisan  masyarakal.  maka  langkah-langkah  yang  diambil 
pemerintah  adalah  menambah  jumlah  stasiun  pemancar  dan  kckuaian  pc- 
mancar  RRI  scrla  TVRI,  di  .samping  program  koran  masuk  dcsa. 

Dari  Tabel  3  dan  4  dapai  dilihat  pcrkcmbangan  jumlah  stasiun  dan  kr 
kuatan  pemancar  KRI.  pcnambahan  jumlah  stasiun  pemancar  untuk  mem 
pcrluas  daya  jangkau  pcsan-pcsan  pembangunan,  discrtai  pula  dengan  pr 
ningkatan  kckuatan  pemancar  agar  pcsan  atau  informasi  yang  disampaikan 
dapat  dilerima  dengan  tcrang.  jclas  dan  baik  olch  seluruh  pcndcngainva.  Hal 
tersebut  bcrlaku  pula  pada  I  VRI.  dengan  unit  produksi  kcliling  vang  mulai 


KOMUNIKASI  DAN  KESATUAN/PERSATUAN  BANGSA 


463 


diadakan  pada  tahun  1981/1982  untuk  menunjang  perluasan  daya  jangkau 
pesan-pesan  pemerintah  yang  disampaikan  lewat  acara-acara  TVRI. 


Tabel  3 


PERKEMBANGAN  JUMLAH  STASIUN  DAN  KEKUATAN  PEMANCAR  RRI 

1978/79  -  1983/84 


No. 

Uraian 

Repelita  III 

1978/79 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

1. 

Stasiun  penyiaran 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

2. 

Stasiun  pemancar 

252 

253 

253 

265 

300 

300 

3. 

Kekuatan  pemancar 

2.550 

2.560 

2.560 

2.'660 

2.747 

2.947 

Sumber:   Lampiran  Pidato  Kenegaraan  Presiden  Republik  Indonesia  di  depan  Sidang  DPR 
16  Agustus  1984. 


Tabel  4 


PERKEMBANGAN  JUMLAH  STUDIO,  STASIUN  PEMANCAR 
DAN  PENGHUBUNG  TVRI,  1978/79  -  1983/84 
(buah  stasiun) 


Jenis  Stasiun 

1978/79 

Repelita  III 

1979/80 

1980/81    1981/82  1982/83 

1983/84 

Stasiun  penyiaran  (studio) 

9 

9 

9            9  9 

9 

Stasiun  pemancar/penghubung 

82 

104 

116         124  186 

200 

Unit  produksi  keliling 

—           10  10 

10 

Sumber: 


Lampiran  Pidato  Kenegaraan  Presiden  Republik  Indonesia  di  depan  Sidang  DPR 
16  Agustus  1984. 


Yang  paling  menyolok  dari  kesemuanya  ini  ialah  Program  Koran  Masuk 
Desa.  Dari  Tabel  5  dapat  terlihat,  bahwa  dari .5  propinsi  yang  dijangkau  pada 
tahun  1978/1979  maka  dalam  kurun  waktu  lima  tahun  semua  propinsi  telah 
berhasil  dijangkau.  Ini  menandakan  bahwa  pesan-pesan  ataupun  informasi 
dari  pemerintah  yang  disampaikan  kepada  segenap  masyarakat  telah  tersebar 
merata  di  seluruh  tanah  air,  baik  di  kota-kota  maupun  di  desa-desa. 


464 


ANALISA  1985  -  5 


Tabel  5 


KORAN  MASUK  DESA,  1978/79  -  1983/84 


Tahun 

Jumlah  Pelaksana 
Koran  Masuk  Dcsa 
(pencrbit) 

Jumlah  Penerbiian 
Per  Tahun 
(eksemplar) 

Jumlah  Daerah 
yang  Dijangkau 
(propinsi) 

1978/79 

12 

4.500.000 

5 

1979/80 

22 

6.000.000 

8 

1980/81 

34 

7.150.000 

13 

1981/82 

43 

15.652.000 

22 

1982/83 

48 

12.480.000 

26 

1983/84 

50 

8.675.000 

26 

Suinber:    Lampiran  Pidato  Kenegaraan  Presiden  Republik  Indonesia  di  depan  Sidang  DPR 
16  Agustus  1984. 


EFEKTIVITAS  PESAN 

Dari  tabel  dan  penjelasan  dapat  diketahui  bahwa  selama  lima  lahun  pe- 
merintah  telah  berupaya  mengadakan  peningkatan  sarana  komunikasi,  baik 
berupa  peningkatan  jumlah  sarana  komunikasi,  intensiias  komunikasi  mau- 
pun  perluasan  daya  jangkau  komunikasi.  Kesemuanya  ini  diharapkan  mcn- 
jadi  perangkat  pendukung  bagi  tercapainya  tujuan  pemoriniah,  yakni  mc- 
nyampaikan  pcsan-pesan  lermasuk  pcnanaman  rasa  kesaiuan  dan  per.<;auian 
di  kalangan  masyarakat. 

Sckarang  sclclah  pcrangkai  kcras  dipandang  cukup  mcmadai.  kiranya  di- 
pcriukan  pula  adanya  suaiu  pcngkajian  apakah  komunikasi  pcmcrimah  idah 
dilakukan  sccara  clckiir  schingga  pcsan-posannya  dapai  diicrmia  dcngan  baik 
dan  mcmperolch  tanggapan  scbagaimana  yang  diharapkan.  apakah  partisipaM 
masyarakai  akan  mcningkai.  aiau  dcngan  kaia  lain  apakah  pcsan-pcsan  ler- 
scbut  cukup  komunikaiif.  Mclalui  mass  media  konscp  kcsatuan  persaiuan 
bangsa  mcmang  dapat  diajarkan  kcpada  scluruh  pcnduduk  d«  scluruh  wilavah 
fanah  air.  Namun  apakah  kcmudian  masyarakai  mcncrima  dan  hnlaku  ^csua. 
dcngan  nihil  vang  icrkandung  dalam  konscp  icrschm?  Untuk  mchhai  scbcrapa 
,auh  pcsan-pcsan  (crscbut  mcngcna  sasaran  aiau  tidak,  d,  antaranva  dapai 
dikaji  dari  aprcsiasi  masvarakai  icrhadap  ,>.-.-nn  pr.nn  vnnp  d.sampa.kan 
baik  mclahii  sural  kabar.  TV  maup\ui  radio. 


KOMUNIKASI  DAN  KESATUAN/PERSATUAN  BANGSA 


465 


Dari  suatu  penelitian  tentang  apresiasi  masyarakat  terhadap  isi  surat  kabar 
di  Indonesia,  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Pers  dan  Pendapat  Umum  Pusat 
Jakarta  tahun  1978/1979,  didapatkan  kesimpulan  sebagai  berikut: 

1.  Pemberitaan  surat  kabar  ibukota  yang  dijadikan  sampel,  dilihat  dari  segi 
jenisnya  lebih  banyak  didominasi  oleh  berita-berita  politik  yang  menyang- 
kut  Sidang  Umum  MPR,  sedang  berita-berita  yang  menyangkut  bidang 
ekonomi,  sosial  dan  budaya  boleh  dikatakan  sedikit  sekali. 

2.  Pola  pemberitaan  jalannya  Sidang  Umum  MPR  bersifat  monoton,  se- 
hingga  dalam  membaca  surat  kabar  yang  satu  dan  beralih  ke  surat  kabar 
yang  lain  isinya  tetap  sama.  Ada  kesan  bahwa  semua  surat  kabar  hanya 
menerima  release  resmi  saja  dari  pemerintah  terutama  mengenai  pernya- 
taan-pernyataan. 

3.  Ada  kesan  bahwa  selama  Sidang  Umum  MPR  pers  lebih  berperan  sebagai 
pendukung  tanpa  reserve,  tanpa  berani  memberikan  ulasan  atau  pendapat 
yang  bersifat  mengkritik,  walaupun  dilakukannya  secara  konstruktif.  Pers 
dalam  menyajikan  beritanya  terutama  dalam  bentuk  opini  lebih  mengikuti 
kehendak  pemerintah,  tidak  berani  mengkritik  secara  langsung  dan  andai- 
kata  pers  ingin  mengkritik  juga,  terutama  koran  independen  atau  partai, 
maka  biasanya  mereka  meminjam  pendapat  orang  lain  untuk  ditampilkan 
sebagai  fakta  di  dalam  surat  kabarnya.  Kecuali  itu  suasana  menjelang  Si- 
dang Umum  MPR  kuranglah  menguntungkan  bagi  masyarakat  untuk  me- 
manfaatkan  surat  kabar  dalam  usaha  memberikan  sumbangan  pikiran  be- 
rupa  saran,  pendapat  atau  kritik.  Masyarakat  pembaca  dalam  hal  ini  lebih 
banyak  bersifat  pasif  atau  sekedar  mendukung  saja  apa  yang  dilakukan 
oleh  pemerintah  dan  wakil-wakil  mereka  di  DPR/MPR.  Pers  dalam  mem- 
berikan partisipasinya  perlu  mendapatkan  kesempatan  melaksanakan 
fungsi  kontrolnya.  Partisipasi  saja  tanpa  kontrol  menjadikan  pers  kering 
dan  gersang,  keduanya  harus  saling  mengisi  dan  menjalankan  fungsinya.'* 

Adapun  tanggapan  (apresiasi)  masyarakat  terhadap  materi  pesan,  tujuan 
dan  nilai-nilai  yang  disiarkan  melalui  TVRI,  dalam  penelitian  yang  dilakukan 
oleh  Fakultas  Psikologi  Universitas  Indonesia  tahun  1978/1979,  diperoleh 
kesimpulan  antara  lain: 

"Bahwa  isi  acara  TVRI  maupun  penyusunannya  dalam  program-program  nampaknya  masih 
terlalu  terpusat  di  Jakarta,  tidak  fnengherankan  kalau  orang-orang  daerah  terlalu  berorientasi 
ke  Jakarta,  kurang  tertarik  pada  masalah-masalah  yang  terjadi  di  sekitarnya  sendiri,  karena 
informasi-informasi  tentang  daerah  sendiri  sangat  kurang."^ 

Efektivitas  pesan  yang  disampaikan  lewat  radio  kepada  masyarakat  ter- 
cermin  dari  kesimpulan  hasil  penelitian  tentang  efektivitas  radio  sebagai  media 

*Himpunan  Ringkasan  Hasil  Penelitian  Penerangan  1978-1979,  1979/1980  (Jakarta:  Badan 
Penelitian  dan  Pengembangan  Penerangan,  1982),  hal.20. 

^Ibid..  hal.  37. 


466 


ANALISA  1985  -  5 


penerangan,  pendidikan  dan  hiburan  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Penelitian 
dan  Afiliasi,  Universitas  Hasanuddin  pada  tahun  1978/1979: 

"Dibanding  dengan  radio  luar  negeri,  radio  swasta  niaga/Pemda,  informasi  RRl,  masih  bcr- 
ada  pada  skab  tertinggi  dalarn  memperkenalkan  daerah  lain  di  Indonesia.  Mcmpcrtinggi  ke- 
sadaran/ketahanan  nasional,  membanlu  memperbaiki  kehidupan  sehari-hari  dan  memp>er- 
luas  pengetahuan.  RRI  merupakan  wahana  pcmbinaan  kesatuan  nasional  yang  sangat  ber- 
guna,  di  lain  pihak  ia  juga  dirasakan  cukup  membangkitkan  rasa  cinta  kepada  daerah  sebab 
musik/lagu-lagu  daerah  yang  sering  disiarkan  dapat  dihayati  oleh  penduduk  yang  bersang- 
kutan."* 


Dari  hasil-hasil  penelitian  tersebut,  terlihat  bahwa  pesan-pesan  pemeriniah 
yang  disampaikan  kepada  masyarakat  melalui  sural  kabar  dan  TVRI  belum 
dapat  memuaskan  serta  belum  menjangkau  macam  pesan  atau  informasi  yang 
dibutuhkan  masyarakat  secara  penuh,  terbukti  dengan  bermacam  ungkapan 
yang  menunjukkan  adanya  ketidakpuasan,  mulai  dari  kesan  terlalu  domi- 
nannya  pesan  pemerintah  dengan  pembatasan  atas  keinginan  mengemuka- 
kan  pendapat  dan  kritik  di  surat  kabar,  informasi  yang  terlalu  banyak  terpu- 
sat  di  Jakarta  dan  lain  sebagainya.  Pernyataan-pernyataan  yang  mengan- 
dung  rasa  ketidakpuasan  masyarakat  tersebut  tentu  m.empunyai  sebab-sebab, 
di  dalam  masalah  ini  teritunya  dikaitkan  dengan  komunikasi,  inilah  yang 
harus  ditemukan  untuk  menutup  kekurangan-kekurangan  di  dalam  penyam- 
paian  pesan. 


KOMUNIKASI  MANUSIAWI 

Yang  perlu  diingat  dalam  setiap  proses  komunikasi  adalah,  bahwa  komu- 
nikasi bukan  hanya  menyangkut  masalah  fisik  saja,  dalam  bentuk  sarana, 
bahasa  (lambang),  cara  retorik,  maupun  karakteristik  sintaksis,  namun  juga 
berkaitan  dengan  masalah  psikologis  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  cfckiiviias 
komunikasi,  analisa  isi  serta  psikologi  individual.''  Pada  dasarnya  komunikasi 
adalah  cara  untuk  menyebarluaskan  kcmajuan  pikir  dan  lingkah  laku,  mcm- 
pcrmudah  usaha  mcmpersatukan  pikiran  yang  borbcda-bcda  dalam  kclompok 
serta  dipakai  untuk  mcningkatkan  intclogcnsia  scbagai  unsur  dari  j-vcndidikan. 
Mcnurut  Carl  I.  Hovland,  komunikasi  adalah  pro.scs  di  mana  sciuang  insan 
(komunikator)  mcnyampaikan  pcrangsang  (biasanya  lambang-lambang  dalam 
bentuk  kata-kata)  untuk  mcngubah  tingkah  laku  insan-insan  lainnya  (komu- 
nikan,  sasaran)." 


*//>/</..  hai.  46. 

^Onong.  U.  Kffcndy  (cd.).  Komunikasi  Han  M^>dem,»>s,  (llandunp:  Pcnnbil  Alumn..  lo^'^). 
hal.  4. 

*fhifi.,  hal.  2. 


KOMUNIKASI  DAN  KESATUAN/PERSATUAN  BANGSA 


467 


Perubahan  tingkah  laku  ini  dapat  berupa  perubahan  sistem  nilai-nilai  yang 
mengubah  norma  yang  tidak  berfungsi  lagi  dalam  masyarakat,  atau  dapat 
pula  berupa  perianaman  rtilai-nilai  baru  yang  membawa  masyarakat  ke  arah 
kemajuan  atau  pada  keadaan  yang  lebih  baik.  Kiranya  inilah  yang  merupakan 
tujuan  akhir  dan  bagian  paling  penting  dari  setiap  proses  komunikasi,  yakni 
tanggapan  (response)  terhadap  pesan-pesan  yang  telah  disampaikan.  Pada 
tingkat  pertama  tanggapan  itu  berupa  perhatian  dan  pada  tingkat  selanjutnya 
menjadi  proses  perubahan  tingkah  laku.  Jadi  masalah  komunikasi  erat  hu- 
l)ungannya  dengan  perubahan  nilai-nilai  dan  sikap-sikap,  dengan  demikian 
pesan-pesan  dalam  setiap  komunikasi  harus  terencana  agar  isinya  mengan- 
dung  nilai-nilai  perubahan  psikologis  dan  sosiologis.  Dalam  pengertian  ini, 
maka  dari  seluruh  unsur  komunikasi,  unsur  pesan  dan  sasaran  mendapat 
tekanan  lebih  menonjol,^  artinya  dalam  pembuatannya  pesan  tersebut  di- 
usahakan  untuk  sanggup  menciptakan  kondisi  atau  perubahan  yang  diingin- 
kan  masyarakat  yang  menjadi  sasarannya.  Demi  mencapai  hal  ini  maka  p'erlu 
diterapkan  model  komunikasi  yang  manusiawi.'^  Di  dalam  komunikasi  ini 
disertakan  analisa  tentang  orang-orang  yang  akan  menerima  pesan,  dan  hasil- 
nya  akan  menentukan  jenis  komunikasi  tersebut,  yaitu  komunikasi  yang  di- 
sesuaikan  dengan  keadaan  sasarannya.  Komunikasi  manusiawi  memandang 
bahwa  masyarakat  giodern  bukanlah  masyarakat  massa  yang  tanpa  kepriba- 
dian,  kehilangan  norma  dan  nilai  serta  bebas  dari  kelompok-kelompok  primer. 
Komunikasi  manusiawi  memandang  bahwa  pesan  yang  disampaikan  juga 
harus  mempunyai  hubungan  dengan  kebutuhan-kebutuhan  pribadi  orang- 
orang  yang  menjadi  sasarannya,  serta  merupakan  suatu  usaha  mengurangi 
bentuk-bentuk  organisasi  yang  sifatnya  mekanis  dan  tidak  teratur  yang  tak 
mampu  memindahkan  pesan  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain  dengan  cepat.  Da- 
lam pengembangannya  bertujuan  meningkatkan  harkat  kemanusiaan,  mem- 
bangun  pergaulan  hidup  yang  lebih  bersifat  kemanusiaan,  dengan  wujud  yang 
integratif,  konsultatif  dan  terbuka.  Suatu  komunikasi  yang  serasi  pada  da- 
sarnya  mencerminkan  suatu  situasi  di  mana  komunikator  dan  komunikan  me- 
ngerti  satu  sama  lain,  saling  mempengaruhi  dan  bahwa  hasil  komunikasi  akan 
memuaskan  kedua  belah  pihak.  Berangkat  dari  pendekatan  tersebut  maka 
pesan-pesan  yang  terkandung  dalam  setiap  komunikasi  akan  mampu  menda- 
tangkan  perubahan  yang  dikehendaki,  dengan  contoh  sederhana  diumpama- 
kan  terdapat  sikap  saling  curiga  antara  satu  suku  dengan  yang  lain  di  wilayah 
tanah  air  ini,  maka  setelah  pesan-pesan  disampaikan  baik  dalam  bentuk  pe- 
nerangan,  pendidikan,  bahkan  hiburan,  diharapkan  sikap  saling  curiga  ter- 
sebut sedikit  derti  sedikit  terkikis  dan  berganti  dengan  munculnya  sikap  saling 
menghargai,  penuh  toleransi  serta  kemauan  untuk  hidup  bersama  dengan 
uamai. 


hal.  39. 
hal.  34. 


468 


ANALISA  1985  -5 


Dari  pengeriian-pengeriian  komunikasi  manusiawi,  jelaslah  uniuk  mem- 
peroleh  perubahan  lingkah  laku  yang  diharapkan  segi  pembcntukan  pesan 
serta  pemahaman  sasaran  amat  dipcntingkan,  schirfgga  terbeniuk  pcsan  yang 
komunikatif,  naniun  dari  aprcsiasi  masyarakai  dapai  disimpulkan  bahwa 
pesan-pesan  disampaikan  justru  dcngan  mcngabaikan  segi-scgi  tersebui. 
Masyarakai  hanya  difungsikan  sebagai  obyck  yang  dijadikan  sasaran  ber- 
bagai  pesan  dan  informasi,  baik  yang  diarahkan  bagi  pcningkaian  inie- 
grasi,  pariisipasi  sukarela,  ketcrkaiian  baiin  antar  warga  dan  Iain-Iain.  Dari 
aprcsiasi  masyarakai  lerscbui  tampak  bahwa  pendckaian  psikologi  indi- 
vidual maupun  pendckaian  sosio-kuliural  yang  penctraiif  kurang  diperhaii- 
kan,  sedangkan  segi  polilis  dan  tcknis  Icbih  dominan.  Hal  ini  kclihaian  mi- 
salnya  dcngan  informasi  yang  icrlalu  banyak  icrpusat  di  Jakarta  secara  lidak 
langsung  akan  mcnimbulkan  kcsan  bahwa  daerah-dacrah  lain  kurang  men- 
dapai  pcrhatian,  kcadaan  ini  akan  mengakibatkan  munculnya  kecngganan 
masyarakai  untuk  ikul  mcndukung  gagasan-gagasan  yang  diloniarkan  pe- 
merintah. 

Apabila  komunikasi  diarahkan  untuk  mcnyampaikan  pesan-pesan  poliiik, 
strategi,  pertahanan-keamanan  yang  pada  intinya  untuk  mewujudkan  kesa- 
tuan  dan  persatuan  di  dalam  berbangsa  dan  bcrnegara,  maka  pesan-pesan 
yang  disampaikan  harus  dapat  mempengaruhi  pola  pikir  dcngan  memakai 
cara-cara  yang  halus,  arlinya  lidak  terlalu  provokatif  namun  mcnyeniuh  ke- 
butuhan  masyarakai  yang  dijadikan  sasaran  pesan-pesan  tcrscbui,  aiau  uniuk 
membuat  agar  orang-orang  bertindak  sesuai  dcngan  nilai-nilai  yang  dike- 
hendaki,  komunikasi  harus  dipcrkuat  dcngan  pendckaian  yang  bersitai  antar 
pribadi  (personal),  dcngan  mcmpcrhaiikan  kebudayaannya,  sisiem  sosial  dan 
kepribadian  dari  sasaran  pesan.  Pesan  harus  disesuaikan  dcngan  s.kap  moral, 
lingkungan  pencrima  dan  disertai  iklim  yang  mcnjamin  kcbcbasan  mcnecmu- 
kakan  pcndapai  dan  kritik  membangun  yang  dapat  dipertanggung.iawabkan 
sehingga  terbeniuk  suatu  dialog  yang  memberikan  kcseimbangan  antara  ko- 
munikator  (pcmerintah)  dcngan  komunikan  (masyarakai)  dan  mcnghas.lkan 
komunikasi  yang  mcmuaskan  kcdua  belah  pihak  sehingga  akh.rnya  ,>csan 
pcsan  yang  disampaikan  pcmerintah  tcrscbui  ditcrima  masyarakat  bcrdasai 
kan  kcsadaran  dan  bukan  atas  dasar  paksaan.  dcngan  dcmikian  pcngcndapan 
pesan-pesan  tcrscbui  akan  mcndorong  munculnya  pcrubahan  ungkah  laku 
pola  pikir)  sesuai  dcngan  nilai  yang  icrkandung  di  dalam  pcsanM>csan  tcr- 
scbu..  Untuk  mcncapai  hasil  yang  nuMUuaskan  dipoMukan  ^f^^;^^ 
pcndapat  aniara  masyarakai  dan  pcmerintah  yang  dtcapa,  ba.k  dalam  lul.san 
di  mass  media  maupun  Icwai  Icmbaga-lcmbaga  ncgara. 

Pcrhatian  vang  Icbih  mcndalam  icrhadap  aspck-aspck  kchidupan  masy.. 
rakat  scb  gai  pcsan  tclah  diiunjukkan  olch  RRI  di  dalam  "-"vampa,ka.. 
I^san-pcsannya.  ini  tcrbuk.i  dcngan  hasil  pcncli.ian  tcntang  aprcs.as,  masya- 


KOMUNIKASI  DAN  KESATUAN/PERSATUAN  BANGSA 


469 


rakat  terhadap  siaran  RRI  memberikan  hasil  yang  positif.  Pesan-pesan  yang 
disampaikan  disesuaikan  dengan  kondisi/keadaan  sasaran,  misalnya  dengan 
dimasukkannya  berita-berita  daerah  yang  sesuai  dengan  interaksi  kelompok 
serta  bertalian  pula  dengan  hal-hal  lain  yang  berhubungan  dengan  psikologi 
individual. 


PENUTUP 

Dalam  rangka  membina  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  maka  tugas  ko- 
munikasi  adalah  menyebarkan  pesan-pesan.  Sebagian  bersifat  langsung  me- 
lalui  kontak  yang  lebih  leluasa  dan  sebagian  lagi  melalui  usaha-usaha  mening- 
katkan  intelegensi  serta  membangun  jenis  pergaulan  hidup  yang  lebih  bersifat 
kemanusiaan.  Komunikasi  dapat  lebih  efektif  jika  dilandasi  kesadaran  bahwa 
masalah  yang  hakiki  adalah  bahwa  semua  orang  berhak  menangani  segala 
sesuatu  yang  menyangkut  kehidupannya  sendiri.  Kesepakatan  untuk  hidup 
berbangsa  dan  bernegara  dalam  kesatuan  dapat  disosialisasikan  dan  dipesan- 
kan  dengan  cara-cara  komunikasi  yang  memperhatikan  faktor-faktor  kema- 
nusiaan, dengan  menanamkan  kesan  bahwa  kehidupan  berbangsa  dan  ber- 
negara menjadi  tanggung  jawab  dan  urusan  setiap  pribadi  masyarakat  Indo- 
nesia, bukan  hanya  cita-cita  pemerintah  atau  impian  para  pemimpin.  Dalam 
kondisi  yang  demikian  masyarakat  adalah  obyek  sekaligus  subyek  yang  di- 
namis  dan  memiliki  nilai  sosial  dan  kultural  yang  harus  diperhatikan  di  dalam 
setiap  penyampaian  pesan.  Pemerintah  perlu  menciptakan  iklim  yang  sehat 
dalam  kehidupan  pers  maupun  mass  media  yang  lain  dengan  memberikan 
keseimbangan  antara  penyampaian  pesan-pesan  dan  informasi  dengan  pe- 
nampungan  ide  maupun  aspirasi  masyarakat  sebagai  cerminan  kehidupan 
demokrasi  sesuai  dengan  amanat  pasal  28  UUD  1945. 

Pesan-pesan  pemerintah  boleh  disampaikan  setiap  waktu,  ideologi  dapat 
diajarkan  secara  kontinu  dan  merata,  program-program  mass  media  bisa  di- 
satukan  dengan  cita-cita  kesatuan  ideologi  dan  pers  dapat  ditugasi  mengge- 
iorakan  semangat  pengabdian  dan  memperkukuh  kesatuan  dan  persatuan 
namun  tanpa  komunikasi  dengan  pendekatan  interpersonal  yang  persuasif' 
tanpa  penghargaan  terhadap  kritik,  serta  mengabaikan  sasaran  sebagai  in- 
dividu  dengan  latar  belakang  sosio-kulturalnya  yang  khas  tampaknya  sulit 
membuahkan  perubahan  tingkah  laku  dan  kondisi  seperti  yang  diharapkan 
yang  berarti  dapat  mempersulit  usaha-usaha  sosialisasi  kesatuan  dan  per- 
satuan bangsa.  ^ 


CSIS   CSIS   CSIS   CSIS   CSIS   CSIS   CSIS   CSIS   CSIS   CSIS   CSIS   CSIS   CSIS   CSIS  CSIS" 


I 


flNflLlJfl 


PEREBUTAN 
PENGARUH 
GLOBAL 


STQATCOI  DAn 
HUBUK3An 

iriTEnnASiOfiAL 


flNflLIJfl 


PEDKSAAN 
I'KRTASIAS 


Untuk  menunjang  kegiatan  studi  maha- 
siswa,  para  peneliti  maupun  lembaga- 
Tembaga  universitas,  instansi-instansi  pe- 
merintah  dan  umum,  CENTRE  FOR 
STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL 
STUDIES  (CSIS)  menyediakan  pener- 
bitan  berupa  buku-buku  dan  terbitan 
berkala: 

BUKU-BUKU 

Berbagai  buku  baik  dalam  bahasa  Indo- 
nesia maupun  bahasa  Inggeris,  hasil  pe- 
nulisan  staf  CSIS  mengenai  strategi,  eko- 
nomi,  ideologi,  politik,  hubungan  inter- 
nasional,  pembangunan,  hankam,  sosial 
budaya  dan  Iain-lain. 

ANALISA 

Majalah  bu/anan,  menyajikan  beberapa 
analisa  peristiwa  dan  masalah  interna- 
sional  dan  nasfonal,  baik  ideologi  dan  po- 
litik maupun  ekonomi,  sosial  budaya  dan 
pertahanan  serta  keamanan,  yang  ditulis 
oleh  staf  CSIS  maupun  dari  luar  CSIS. 
Harga  per  eks  Rp  750,—  langganan  seta- 
hun  (12  nomor)  Rp  9.000,—  sudah  ter- 
masuk  ongkos  kirim,  untuk  Mahasiswa 
Rp  6.750.— 

THE  INDONESIAN  QUARTERLY 
Majalah  triwulanan  berbahasa  Inggeris, 
memuat  karangan-karangan  hasil  pemi- 
kiran,  perielilian,  analisa  dan  penilaian 
yang  bersangkut-paut  dengan  masalah- 
masalah  aktual  Indonesia  di  forum  nasio- 
nal  maupun  internasional.  Harga  per  eks 
Rp  1.000, — ,  langganan  setahun  (4  nomor) 
Rp  4. 000,  — .  untuk  Mahasiswa  Rp  3.200,  — 

DOKUMENTASI 

Kumpulan  clipping  berbagai  sural  kabar/ 
bulletin  secara  sistematis  mengenai 
masalah-masalah  tertentu. 


n 

C/J 


n 


n 

CO 


ciri 

Q 


O 


Q 

CO 

Q 


u 

C/l 

Q 


n 


n 


Penerbitan-penerbitan  tersebut  di  atas  dapat  diperoleh  di  Toko-toko  Buku,  atau  lang- 

sung  pada:  BIRO  PUBLIKASI  —  CSIS 

CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
Jalan  Tanah  Abang  III/27,  Jakarta  10160,  Telepon  356532  s/d  356535  y 

Untuk  menunjang  kegiatan  pengkajian,  CSIS  juga  menyediakan  PERPUSTAKAAN 
dan  CLIPPINGS  yang  terbuka  untuk  pencinta  pengetahuan,  analis  dan  peneliti  dengan 
koleksi  yang  eksklusif,  penyediaan  data  yang  lengkap  dan  informasi  yang  cepat.  Untuk 
k«perluan  tersebut  hubungilah: 

PERPUSTAKAAN  dan  BIRO  INFORMASI  DAN  DATA  —  CSIS 
Jalan  Tanah  Abang  111/27,  Jakarta  10160,  Telepon  356532  -  35 


n 


-CSIS   CSIS  CSIS   CSIS   CSIS   CSIS   CSIS   CSIS   CSIS   CSIS   CSIS   CSIS   CSIS   CSIS  CSIS. 


J 


Isi  di  luar  tanggung  jawab  Perc.  Gaya  Baru 


